MAJALAH ALAT BERAT / KONSTRUKSI, TRUK DAN MULTI MESIN 


EOUIPMENT 


INDONESIA 


Terbit Sejak Tahun 2003 


MEI 2016 


HYDRAULIC 
EXCAVATOR 
CAT 320D2 GC 


MB CRUSHER 
LUNCURKAN 
CRUSHER BUCKET 
GENERASI BARU 


JCB LOADALL, 
TELESCO Pic 


EXCAVATOR 
5 | BoBcaT ESSW 


Se 


- S. 2 na ak 25 
Ba naas IE 2. 
Ba — 7-4 
" ssMhi » Pa 
Ca 
I 
Oo te 


Harga Rp. 30.000,- 
(Luar Jabodetabek 
.- Rp. 30.000 4 ongkos kirim) . 


ISSN 2036-244X 


20862440 


Pioneer maker of Electric Forklift 


SMESCO Convention Center 
Jakarta 24-26 May 2016 


HL 


2rd INDOPORT EXPO 


BERCA 


PT. Berca Mandiri Perkasa 


Subsidiary of PT. Altrak 1978 


MARKETING : 

Jl. Pangeran Jayakarta 149A 
Jakarta 10730 - Indonesia 

Phone. -62 21 6006125, 6399190 
Fax. 62 21 6399191 

Email. bmp@berca-mp.co.id 
www.berca-mp.co.id 


PARTS AND SERVICE : 

Jl. Agung Utara I Blok A2 Kav. 16/31 
Sunter Agung Podomoro, Jakarta 14530 
Phone. -62 21 6459448-49. 64711877 
Fax. #62 21 6471527 


JANGKAWAN EXTRA PRODUKTIFITAS MOBILITAS 


MITRA NPERSADA JoCB 


STOP 
PRESS 


Ig LOADALL, 
Pe ESCOPIC 
HANDLER 


ALAMAT REDAKSI: PLAZA EOUIPMENT JL. CAWANG BARU NO. 26A CAWANG KAVLING JAKARTA 13330 
TELEPON: (62-21) 21381325 FAX: (62-21) 82605769 


MOBILE: 081314618208: 081285008053 WAPP: 081314618208 


Prioritaskan Produk Dalam Negeri 


frastruktur yang kian membesar dari tahun ke tahun? 

Apakah kontraktor-kontraktor lokal ataukah justru pe- 
rusahaan-perusahaan asing? Bilamana produk-produk alat 
berat buatan dalam negeri menjadi pemain utama dan bukan 
lagi sebagai pemain cadangan, apalagi menjadi penonton di 
negerinya sendiri? Mengapa pemerintah tidak mempriori- 
taskan penggunaan produk-produk buatan dalam negeri? 


GS yang akan menikmati kue pembangunan in- 


Pertanyaan-pertanyaan ini se- 
lalu mencuat dalam kondisi eforia 
pembangunan nasional seperti 
yang sedang terjadi saat ini ke- 
tika pembangunan infrastruktur 
menjadi primadona. Problemnya 
adalah proyek-proyek yang se- 
dang dan hendak dikerjakan ma- 
kin banyak, baik dari segi volume 
maupun nilainya, tetapi kurang 
berdampak terhadap penjualan 
alat-alat buatan dalam negeri. 


OR 
EKCAVAT 
BOBCAT E55 


Namun, rupanya, Pemerintah 
kini sudah mendengarkan sua- 
ra kelu pabrikan-pabrikan 
lokal itu. Saat ini Pemerintah 
sedang mendorong pening- 
katan penggunaan produk- 
produk dalam negeri di berbagai 
proyek dengan syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri 
(TKDN) mencapai 40 persen sebagaimana diutarakan Direk- 
tur Industri Permesinan dan Mesin Pertanian Kementerian 
Perindustrian Arus Gunawan baru-baru ini. 


MERAWAT KL | 
DEGEIMANA CART CRUSHER 


Dengan anggaran pembangunan infrastruktur yang makin 
besar, Indonesia menjadi pasar paling potensial di kawasan 
ASEAN bagi alat-alat konstruksi. Lihat saja, meski kondisi 
pasar terus berfluktuasi, perusahaan-perusahaan distribu- 
tor dengan dukungan principal-principal mereka, kian 
gencar memperkenalkan produk-produk baru yang sangat 
sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. 


PT Trakindo Utama, misalnya, baru saja memperkenalkan 


EOUIPNMENT 


INDONESIA 


hydraulic excavator kelas 20 ton baru, CAT 320D2 GC, yang 
tepat untuk mendukung kemajuan industri Konstruksi dan 
aplikasi-aplikasi lainnya sesuai kebutuhan para customer. 
Crawler excavator ini dirilis sebagai upaya untuk berkon- 
tribusi terhadap kemajuan industri konstruksi dalam men- 
capai pertumbuhan ekonomi Indonesia. 


Di segmen compact excavator, PT Intraco Penta Wahana 
(PW) merilis Bobcat Wheel Excavator E55W. Mini excava- 
tor ini diklaim sebagai solusi yang ditawarkan Bobcat untuk 
memenuhi kebutuhan kontraktor-kontraktor yang memer- 
lukan mesin yang sangat bertenga dan lincah bermanuver 
pada proyek-proyek konstruksi di daerah perkotaan, dan 
juga untuk aplikasi di perkebunan. 


Kali ini Majalah Eguipment kedatangan pemain baru di seg- 
men mobile crusher dengan memperkenalkan MB Crusher 
asal Italia. Pabrikan ini baru saja merilis secara global gene- 
rasi ketiga Crusher Bucket, yang kehebatannya diperlihat- 
kan di area demo pameran Bauma 2016 di Munchen (Jer- 
man) pertengahan April silam. 


Simak juga Loadall Telehandler JCB yang disebut-sebut se- 
bagai mesin telescopic handler nomor satu dunia selama 
bertahun-tahun dengan desain yang inovatif dan engineer- 
ing excellence, memberikan solusi-solusi penanganan dan 
pengangkatan material untuk pasar-pasar konstruksi, agri- 
kultur dan industrial selama hampir empat dekade. 


Kami juga perkenalkan dua produk anyar Volvo Construc- 
tion Eguipment, A60H, articulated hauler paling besar yang 
pernah dibuat pabrikan itu, dan crawler excavator baru 
terbesar kelas 90 ton, EC950E. Keduanya akan tersedia di 
pasar Indonesia dalam waktu dekat. 


Jika Anda sedang mencari truk ringan yang tangguh menje- 
lajahi tanjakan dan mampu lari dengan kecepatan tinggi di 
jalan tol, Isuzu Elf NMR 71 bisa menjadi pilihan Anda. PT 
Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) baru saja meluncurkan 
generasi baru Isuzu Elf enam ban, Isuzu Elf NMR 71, yang 
terdiri dari empat varian. 


Akhirnya, selamat membaca! 


Pemimpin Umum : MH Said Abdullah Pemimpin Redaksi : William Syukur Tim Editorial : Putut Udjianto, William Syukur, Elvis Hancu 


Eko Budiraharto Fotografer : Christianto Iklan & Promosi : Beatrix Anwar Artistik/Produksi: Suherman 


Distribusi & Sirkulasi : Supriyadi Sekretariat: Chatarina Ratna 

Penerbit : PT. Karindo Media Sejahtera, No. Rekening : 122-0005081461 Bank Mandiri, Cabang Bendungan Hilir, Jakarta 
Alamat Redaksi : PLAZA EOUIPMENT JL. CAWANG BARU NO. 26A CAWANG KAVLING JAKARTA 13330 

TELEPON: (62421) 21381325 FAX: (62-21) 82605769 MOBILE: 081314618208: 081285008053 WAPP: 081314618208 


EMAIL: eguipmentmagazine@gmail.com, eguip news@yahoo.com WEBSITE: www.eguipmentindonesiamagazine.com 


4 


EOUIPMENT INDONESIA 


MEI 2016 


THE CRUSHINC EVOLUTION 


JTIONS AND INNOVATIONS 


(RUSHING5 
RECYCLING 


SERIES 
BF 


COMPACT 
AND VERSATILE 


Full range that start with the first BUCKET 


CRUSKER patented and produced by MB in 2001. 


Turn into a crusher any excavator model. 


DEMOLITIONS 
AND RECYCLING 


INFOLINE #39 0445 308148 
info@mbcrusher.com 
www.mbcrusher.com 


SERIES 
MB-L 


HANDY 
AND EFFICIENT 


Created to meet the needs of crushing with, 
skid steer, loaders and hackhoe loaders, 
guaranteeing high performance as the entire 
range of crusher buckets MB. 


H ROAD WORKS HW EARTHWORKS HD PIPELINES 


CONTACT US TO KNOW YOUR LOCAL DEALER 


COMPANY WITH 
@UALITY SYSTEM 


HARDOX" gum oremu 


INMY BODY 5 


C€ 


GREAT 

PERFORMANCES 
MB SCREENING BUCKETS are eguipped with 
baskets formed hy interchangeable modular 


panels, available with different size holes on 
demand. 


@UARRIES 
AND MINES 


HW EXCAVATIONS 


Company Certification 
UNI EN ISO 14001:2004 
IN PROGRESS 


DDMADVERTISING.COM 


JCB LOADALL - TELESCOPIC 
HANDLER FAVORIT DUNIA 


telescopic handler nomor satu dunia selama bertahun-ta- 

hun, menjadi pemain pasar terdepan dengan desain yang 
inovatif dan engineering excellence, memberikan solusi-solusi 
penanganan dan pengangkatan material untuk pasar-pasar kon- 
struksi, agrikultur dan industrial selama hampir empat dekade. 


Bs Loadall Telehandler JCB sudah merupakan mesin 


Bulan April 2016, JCB akan merayakan produksi Loadall telehan- 
dler yang ke 200,000, sebuah tonggak penting dalam sejarah pen- 
anganan material di berbagai industri. 


Diluncurkan pada tahun 1977 sebagai JCB 520, model pertama 
adalah sebuah mesin 2-wheel drive dengan ketinggian angkat 6,4 
meter dan kapasitas angkat maksimal 2,25 ton. 


Hingga saat itu, para kontraktor mengangkat material-material 
apapun dengan menggunakan alat-alat seperti rough terrain fork 
lift tiang, backhoe loader dan loading shovel. Selama 40 tahun 
terakhir jajaran JCB Loadall sudah mengalami perkembangan 
luar biasa, mengeluarkan mesin-mesin dengan ketinggian angkat 
hingga 20 meter dan kapasitas angkat maksimal melebihi 6 ton. 


JCB terus melakukan pemutakhiran terhadap mesin telescopic han- 
dler-nya, misalnya, dengan memperkenalkan 4-wheel drive, me- 
masang engine pada bagian samping sasis untuk memungkinkan po- 
sisi pemasanghan boom lebih rendah, menawarkan beragam mode 
pengemudian (multi-mode steering) dengan menggunakan ban-ban 
yang ukurannya sama, untuk menambah kemampuan manwer. 


6 EOUIPMENT INDONESIA MEI 2016 


Sekarang JCB lagi-lagi menghentakkan pas- 
ar mesin-mesin telescopic handler dengan 
sebuah kejutan baru, dengan introduksi 
unit-unit Tier 4 Final emisi rendah, untuk 
meningkatkan efisiensi dan waktu siklus 
saat mengangkat beban ke ketinggian. 


Dari model awal JCB 520, 2-wheel drive, 
jajaran produk telescopic handler JCB 
tumbuh dengan cepat, dengan penambah- 
an model 525 yang lebih berat pada tahun 
1980 dan generasi kedua yang lebih ringan, 
model 520-2 dan 520-4 pada tahun 1981, 
belakakgan meluncurkan mesin 4-wheel 
drive dengan ban-ban belakang yang lebih 
besar untuk mendapatkan tenaga tarik 
yang lebih besar pada proyek-proyek kon- 
struksi. Kehadiran model-model ini juga 
sangat signifikan untuk pengenalan O-fit 
implement carriage yang dapat membawa 
beragam peralatan kerja sekaligus sehing- 
ga memungkinkan para operator untuk 
bekerja dengan menggunakan bucket dan 
beragam attachment, termasuk mengop- 
erasikan pallet fork. 


JCB merupakan pabrikan peralatan kon- 
struksi ketiga terbesar dunia yang mem- 
pekerjakan lebih dari 12.500 pekerja dan 
22 pabrik di berbagai belahan dunia, yang 
meliputi 11 UK dan yang lainnya di India, 
Cina, Brazil dan Amerika Utara. Produsen 
ini membuat lebih dari 300 mesin yang 
beragam, yang meliputi backhoe loader, 
tracked dan wheeled excavator, mini exca- 
vator, Loadall telescopic handler, wheeled 
loading shovel dan mesin pemadat. @ 


Mesin yang selalu bekerja, menandakan bisnis Anda selalu berjalan. Jika ada 
kendala pada mesin kendaraan Anda, akan berpengaruh terhadap bisnis dan nama 
baik Anda. Mobil Delvac"" pelumas mesin diesel untuk tugas berat tak hanya 
melindungi mesin kendaraan Anda, tapi juga diformulasikan agar mesin tetap awet. 
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.mobildelvac.com 


no Delvac 


sn Mobil Delvac: 


Cal 


years - 
Performance by ExXonMobil 


Untuk informasi lebih lanjut atau untuk menghubungi distributor kami: 


» JAKARTA, BOGOR, BEKASI : PT. IndoOne Citra Abadi 62 (21) 294 96340 rudy bd@indoone.co.id « JAKARTA, JAWA BARAT : PT. Mitra Asmoco Utama" 
#62 (21) 658 33483 info@ptmau.com » BANTEN : PT. Sari Sarana Kimiatama #62 (21) 540 2211 alex@ssktama.com » BALI, NUSA TENGGARA : PT. TAT Petroleum 
Indonesia -62 (361) 471 5232 novia@tatco.id » JAWA TENGAH : PT. Victor Hana 462 (24) 769 28336 abdul.chafid@victorhana.com » JAWA TIMUR : PT. Artha Permai 
Kencana 462 (31) 371 8489 endy ongko@apk.co.id » BATAM, SUMATERA : PT. Prima Karya Nusa 462 (778) 450 745 tvera@ptpkn.com » KALIMANTAN : PT. Artha 
Pusaka Mitra Sakti -62 (542) 770 788 bryan.wijaya@ptapms.com » SULAWESI SELATAN, BARAT, TENGAH, TENGGARA : PT. Catur Putra Harmonis #62 (411) 
512 278 rocky.rustan@catur-putraharmonis.com « SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO : PT. Jaya Trade #62 (431) 813162 morris@jayatrade.com 


Ceritakan tentang operasional kendaraan Anda ke pelumas@exxonmobil.com dan dapatkan hadiah menarik. 
Untuk informasi lebih lengkap kunjungi www.mobildelvac.com 


“Distributor for B2B CVL 


@ 2016 Exxon Mobil Corporation. Seluruh merek yang digunakan adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Exxon Mobil Corporation atau salah satu anak perusahaannya. 


Hydraulic Excavator CAT 320D2 GC yang baru yang diperkenalkan di Jakarta, Kamis (21/4). 


CAT 320D2 GC 


PT Trakindo Utama memperkenalkan CAT 320D2 GC, hydraulic excavator kelas 20 
ton baru yang tepat untuk mendukung kemajuan industri Konstruksi dan aplikasi- 
aplikasi lainnya sesuai kebutuhan para customer. 


T Trakindo Utama (Trakindo), penyedia solusi alat berat Caterpillar, mem- 

perkenalkan produk hydraulic excavator kelas 20 ton terbaru, yaitu CAT? 

320D2 GC. Crawler excavator ini diperkenalkan sebagai upaya Trakindo 

berkontribusi terhadap kemajuan industri konstruksi dalam mencapai per- 
tumbuhan ekonomi Indonesia. 


CAT? 320D2 GC hadir sebagai solusi bagi pelanggan yang membutuhkan produkti- 
vitas dengan biaya kepemilikan alat dan biaya operasional yang lebih kompetitif 
untuk berbagai pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan. 


Ivanlie, Construction Marketing General Manager PT Trakindo Utama, mengatakan 
bahwa industri konstruksi memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, 


8 MEI 2016 


dan sangat diperlukan penggunaan 

alat berat yang tepat guna. “Trakindo 
berkomitmen memberikan solusi alat 
berat yang menyeluruh dalam mendu- 
kung program pemerintah, salah satu- 
nya melalui peluncuran produk terbaru 
CAT? 320D2 GC, produk yang tepat 
untuk berbagai pekerjaan di industri 
konstruksi,” ungkapnya saat memperke- 
nalkan mesin ini kepada para wartawan 
di Jakarta, Kamis (21/4/2016). 


Peluncuran CAT? 320D2 GC melengkapi 
rangkaian hydraulic excavator 20 ton 
yang ditawarkan perusahaan yang sudah 
berpengalaman selama 45 tahun seb- 
agai penyedia solusi alat berat merek 
Caterpillar ini. Mengusung mesin C4.4 
ACERT yang memenuhi standar emisi 
setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE dan 
China III Non-road dan dikombinasikan 
dengan sistem hidrolik yang efisien, 
produk anyar ini menawarkan kinerja 
yang handal dengan konsumsi bahan 
bakar yang lebih rendah hingga 174 
dibandingkan model terdahulu, CAT? 
320D2. 


Hadir pada kelas 20 ton yang populer, 
Ivanlie memastikan CAT? 320D2 GC 
menjadi solusi produk tepat guna de- 
ngan biaya lebih kompetitif, namun de- 


Ivanlie, Construction 
Marketing General 
Manager PT Trakindo 
Utama sedang 
menjelaskan mengenai 
fitur- fitur keunggulan 
hydraulic excavator 
kelas 20 ton, CAT@ 
320D2 GC dalam acara 
peluncuran produk 
tersebut di Kantor 
Trakindo cabang BSD 
pada hari Kamis, 21 
April 2016. 


Trakindo car 


MEDIA 
CONFERENCE 


Jika konsumsi rata-rata bahan 
bakar melebihi 18 liter/jam, 
maka pelanggan dapat meng- 
klaim kelebihan bahan ba- 
karnya ke Trakindo. 


Ki-Ka: Tema 
Mendrofa (West 
Java Region 
Manager PT 
Trakindo 
Utama), Ivanlie 
(Construction 
Marketing 
General Manager 
PT Trakindo 
Utama), dan Sam 
Martin (Industry 
Sales Manager 
— Asean, Asia 
Pacific, Global 
Construction & 
Infrastructure, 
Caterpillar) saat 
menggunting 
pita peluncuran 
CAT@ 320D2 GC. 


MEI 2016 9 


CONSTRUCTION EOUIPMENT 


- aa wu 


ngan kualitas berkelas dunia. Produk ini 
dilengkapi kabin ergonomik dengan ja- 
rak pandang ideal, serta tombol-tombol 
yang mudah dijangkau untuk memudah- 
kan pengoperasian sehingga operator 
dapat lebih berkonsentrasi melakukan 
pekerjaannya dan mencapai produk- 
tivitas yang optimal. Sistem filtrasi 
canggih yang diusung, efektif mencegah 
kontaminasi bahan bakar. Sedangkan 
titik-titik servis mudah diakses sehingga 
kegiatan perawatan rutin dapat dilaku- 
kan dengan cepat dan efisien. 


Caterpillar membekali CAT? 320D2 GC 
dengan perangkat Eguipment Manage- 
ment Solutions (EMSolutions) yang didu- 
kung dengan Product Link?/Vision Links. 
Teknologi ini menyediakan informasi 
harian tentang kondisi unit-unit CAT? 
320D2 GC yang dapat dipantau secara 
real time kapanpun dan di manapun, 
mulai dari jam kerja, pelacakan lokasi 
hingga konsumsi bahan bakar. Para 


pelanggan juga akan mendapatkan 
laporan mengenai kondisi dari unit-unit 
tersebut setiap bulan. Solusi ini me- 
mungkinkan dilakukannya deteksi dini, 
sehingga perawatan dapat dikerjakan 
sebelum terjadi kerusakan. 


Garansi bahan bakar 


Ivanlie menjelaskan, berdasarkan uji 
coba yang sudah dilakukan Trakindo di 
Indonesia, konsumsi rata-rata bahan 
bakar CAT? 320D2 GC tidak melebihi 18 
liter/jam pada pemakaian tahun per- 
tama. Selama pemakaian sesuai keten- 
tuan dan dimonitor oleh sistem Product 
Link?, jika konsumsi rata-rata bahan 
bakar melebihi 18 liter/jam, maka 
pelanggan dapat mengklaim kelebihan 
bahan bakarnya ke Trakindo dan akan 
diganti dalam bentuk voucher suku 
cadang. 


Tidak hanya itu, untuk pembelian 
crawler excavator ini, Trakindo mem- 


10 MEI 2016 


“San yanae 
| MNANANAN NAN 
P a. 


uan ua3 
BENEANGETII 
Mn 


berikan insentif lain kepada para 
pelanggan berupa Extended Warranty 
(EPP) selama dua tahun dengan jam tak 
terbatas untuk komponen-komponen 
Hydraulic dan Power Train, serta Pre- 
ventive Maintenance Kit (PM Kit) 2.000 
jam (untuk filter). Semua layanan 
tersebut merupakan bagian dari servis 
purna jual yang selalu menjadi prioritas 
yang diberikan Trakindo kepada setiap 
pelanggannya di mana pun mereka be- 


rada. 151 


Untuk mengetahui informasi lebih 
rinci terkait produk, konsultasi du- 
kungan teknis, informasi layanan, 
juga pemesanan suku cadang dapat 
disampaikan ke Trakindo Call Cen- 
ter 1-500-228 (1-500-CAT) yang 
beroperasi 24 jam dan terintegrasi 
dengan Services Command Center. 


Tok, NN 
SAT,PRODUCT:ROAD:E8 


Bobcat Compact Excavator E55W yang diluncurkan di Jakarta, Rabu (20/4). 


BOBCAT WHEEL 
EXCAVATOR E55W 


uluhan kontraktor yang berge- 
rak di berbagai sektor usaha, 


terutama konstruksi (infrastruk- 


tur) dan perkebunan, dibuat 
terpesona oleh atraksi menarik satu 
unit Bobcat Mini Excavator E55W di ka- 
wasan Cakung Cilincing, Jakarta, Rabu 
(20/4). Dengan dahi yang mengernyit 
karena semburan udara panas di siang 
bolong itu, mereka berdiri di bawah 
sebuah tenda untuk menyaksikan dari 
dekat aksi piawai mesin kecil itu meng- 
ganti enam attachment dalam hitungan 
detik tanpa bantuan perkakas lain. 
Pokoknya, plug and play. Sang operator 
duduk nyaman di ruang kabin ber-AC 
sembari menikmati alunan musik. 


Selain self-service dalam urusan bong- 
kar pasang peralatan kerja, mesin yang 


berpostur ramping ini juga memiliki ke- 
mampuan manuver yang tak tertandingi 
oleh pendahulunya. Dia bisa bergerak 
seperti halnya kendaraan yang melinta- 
si jalan raya. Hal itu dimungkinkan 
karena unit ini menggunakan ban (em- 
pat ban) sehingga disebut wheel exca- 
vator yang memungkinkannya berlari 
dengan cepat. 


Bobcat Wheel Excavator E55W itu dirilis 
oleh PT Intraco Penta Wahana (IPW), 
salah satu anak usaha PT Intraco Penta 
Tbk (INTA). Produk ini menyasar peker- 
jaan-pekerjaan di sektor konstruksi, 
perkebunan dan aplikasi-aplikasi ter- 
kait lainnya. Percepatan pembangunan 
infrastruktur harus didukung dengan 
pengoperasian mesin yang tepat guna 
dan efektif agar hasilnya maksimal. 


Yuri Priafianto, product manager Bob- 
cat pada PT Intraco Penta Wahana 
mengatakan, Wheeled Excavator E55W 
adalah solusi yang ditawarkan Bobcat 
untuk memenuhi kebutuhan kontraktor- 
kontraktor yang memerlukan mesin 
yang sangat bertenga dan lincah ber- 
manuver pada proyek-proyek konstruksi 
di daerah perkotaan yang populasinya 
padat dan ramai lalu lintas, juga untuk 
aplikasi di usaha perkebunan. 


15 attachment unggulan 


Apa keunggulan utama Wheeled Excava- 
tor E55W dibandingkan produk-produk 
kompetitor? Menurut Yuri, perbedaan 
yang paling mendasar adalah mesin 
Bobcat ini dibekali dengan 15 jenis 
attachment berbeda, dan pemakaian 


MEI 2016 eta ggnlogs.g 11 


perangkat-perangkat kerja itu dilaku- 
kan dengan sistem plug and play. 


la mengatakan, semua kompetitor 
punya mini excavator. Mereka juga 
memiliki beragam attachment. Namun, 
unit-unit mereka harus menggunakan 
adaptor saat mengganti attachment, 
sementara Bobcat Mini Excavator E55W 
hanya dengan sistem plug and play, 
dalam tempo kurang dari 3 menit. Dan 
ke-15 attachment tersebut dibuat khu- 
sus hanya untuk Mini Excavator Bobcat. 


Tidak hanya itu, seperti dipertontonkan 
dalam demo produk, Wheel Excavator 
E55W bisa mengangkut 6 attachment 
sekaligus dengan memasukkannya ke 
dalam satu bucket. Semuanya dilakukan 
sendiri mulai dari memasukkan, mem- 
bongkar dan merapihkan kembali saat 
misinya berakhir. 


“Dengan investasi satu unit Bobcat Mini 
Excavator E55W plus 15 jenis model 
attachment yang beragam, tanpa perlu 
membeli adaptor lagi, alat ini bisa 
mengerjakan apapun jenis pekerjaan 
Anda,” Yuri meyakinkan. 


Aplikasi mini excavator 


Ada beberapa jenis pekerjaan yang 
sangat cocok kalau ditangani oleh mini 
excavator. Untuk pembuatan landscape, 
kata dia, jauh lebih efisien menggu- 
nakan mini excavator ketimbang meng- 
gunakan alat-alat berukuran besar. 
“Ukurannya yang compact memudahkan 
unit-unit kecil melakukan manewer. 
Alat-alat ini fleksibel bermanuver di 
area perkotaan yang ramai lalu lintas,” 
paparnya sembari menambahkan pe- 
makaian bahan bakar mini excavator 
jauh lebih irit dibandingkan mesin- 
mesin besar. 


Mini excavator diklaim sangat terampil 
dalam menggali parit dan saluran air, 
baik di area perkotaan maupun di 
perkebunan. Di daerah perkotaan, kata 
Yuri, pekerjaan penggalian saluran dan 
parit jauh lebih efisien menggunakan 
mini excavator karena mereka bisa 
bekerja tanpa mengganggu mobilitas 
warga dan/atau hilir mudik kendaraan 
di jalan raya. Unit-unit ini mudah pula 
diangkut ke daerah remote seperti di 


Acara penekanan tombol peluncuran Bobcat Wheel Excavator E55W. 


12 MEI 2016 


area perkebunan. 


Khusus untuk operasi di area perkotaan, Yuri menambahkan, alat-alat ini 
bekerja dengan level kebisingan yang lebih rendah dibandingkan mesin- 
mesin besar sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar dan menjamin 
kelancaran komunikasi di lokasi kerja. 


Mini excavator juga dapat digunakan untuk menggali lubang pancang dengan 
menggunakan auger. Menurut Yuri, belakangan banyak kontraktor menggu- 
nakan mini excavator untuk membuat lubang pancang sebelum tanam pile. 
Dia mencontophkan pembuatan fondasi bangunan ruko yang tidak terlalu 
tinggi. “Penggalian lubang tidak perlu terlalu dalam dan prosesnya lebih 


cepat,” tukasnya. Selain itu, pembuatan lubang tanam di perkebunan de- 
ngan diameter 30-60 cm juga efektif menggunakan mesin-mesin mini exca- 
vator ini. 


Mini Excavator juga banyak digunakan untuk pemecahan beton dan be- 
batuan dengan menggunakan breaker. Dia mencontohkan pekerjaan peng- 
hancuran tiang beton gagal pancang yang bisa dihancurkan dengan menggu- 
nakan mini excavator. 


Namun, yang menjadi fungsi utama mini excavator adalah menggali dan 
menangani material. “Mini excavator dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan 
ini dengan sangat baik. Lagi-lagi yang menjadi keunggulannya adalah postur 
tubuh yang kecil, tenaga besar dan kemampuan manewer yang fleksibel di 


area kerja. Ditambah lagi dengan kemampuannya berputar 360 derajat se- 
hingga dapat menangani beragam pekerjaan dari satu posisi. 151 


Fitur-fitur Unggulan Bobcat Wheel Excavator E55W 


Bobcat Wheel Loader E55W dibekali 
beragam fitur menarik yang menjadi- 
kannya sebagai mesin yang tangguh dan 
efektif dalam menangani beragam pe- 
kerjaan. Alat ini dibekali dengan ber- 
bagai fitur unggulan dapat mendukung 
performanya. 


Auto Idle merupakan perlengkapan 
standar pada semua M-Series Excava- 
tor. Putaran mesin akan turun secara 
otomatis bila semua fungsi excavator 
tidak dipergunakan dalam kurun waktu 
4 detik. Dan putaran mesin akan oto- 
matis naik ke posisi semula bila fungsi 
excavator (joystick) dioperasikan. 
Pemakaian fungsi auto idle ini memung- 
kinkan efisiensi pemakaian bahan bakar, 
di samping menjaga kelancaran komu- 
nikasi di jobsite karena tingkat kebisin- 
gannya rendah. 


Konsep dasar pembuatan Bobcat Mini 


Excavator tidak hanya mudah dioperasi- 
kan tetapi juga kemudahan perawatan. 
Bobcat membuat semua pengecekan 
dan perawatan rutin mudah dilakukan 
karena titik-titik pengecekan engine 
muda15 produktivitas dan unit lebih 
terawat. 


Dilengkapi dengan 15 attachment se- 
bagai peralatan kerja standar, operasi 
unit-unit ini tidak merepotkan saat 
penggantian attachment karena dapat 
dilakukan dengan sangat mudah dan 
cepat tanpa bantuan peralatan lain 
atau manual. Juga tidak diperlukan 
kunci dapat dilakukan dalam tempo 
kurang dari tiga menit, sehingga tingkat 
produktivitas tetap terjaga. 


Yang tidak kalah pentingnya adalah 
ground clearance yang lebih tinggi se- 
hingga lebih fleksibel bekerja di segala 
medan, lincah bermanuver di area yang 


lahannya basah atau lembek seperti 
lahan gambut. 


Machine Shutdown Protection adalah 
perlengkapan standar, yang berfungsi 
untuk memonitor parameter mesin 

dan hydraulic system. System ini akan 
mengingatkan operator dan mesin akan 
mati secara otomatis bila terjadi gejala 
kerusakan pada mesin dan hydraulic 
system dengan tujuan untuk meng- 
hindari kerusakan pada komponen me- 
sin dan hydraulic. 


Bobcat dilengkapi dengan diagnostic 
tool yang terdapat di panel operator. 
Diagnostic tool ini memberikan infor- 
masi error code kalau terjadi kerusakan 
pada unit. Keuntungan fungsi ini adalah 
mengurangi down time karena keru- 
sakan cepat diketahui. IBB 


MEI 2016 EOUIPMENT INDONESIA 13 


MB LUNCURKAN CRUSHER 
BUCKET GENERASI 3.0 


B Crusher baru saja meluncurkan 

secara global generasi ketiga 

Crusher Bucket yang telah mem- 
bentuk sejarah crushing di dunia. Setelah 
dilakukan perbaikan dan pembaharuan, 
unit-unit BF yang terbaru masih merep- 
resentasikan, setelah selama beberapa 
dekade beredar di pasar, model paling 
popular. Untuk pertama kalinya generasi 
baru dipamerkan dan memperlihatkan 
performanya di area demo Bauma 2016. 


Didisain untuk semua excavator, 
Crusher Bucket yang baru lebih ramping 
(compact) dengan keseimbangan yang 
lebih terjaga pada fase pengumpulan. 
Mulut crusher itu sudah diperbesar 
sehingga bisa memperluas permukaan 
crushing dan konsekuensinya produkti- 
vitasnya bertambah. 


(U EOUIPMENT INDONESIA 


Dilengkapi dengan sistem pengaman 
debu (dust suppression), pemisah besi 
dan tingkat kebisingan yang rendah, 
alat ini dapat dengan mudah digunakan 
di lokasi proyek konstruksi, bahkan di 
area tempat tinggal sekalipun karena 
unit-unit ini dibuat memenuhi pera- 
turan-peraturan mengenai kesehatan 
lingkungan yang berlaku umum. 


Bucket-bucket MB adalah satu-satunya 
di dunia yang tidak memerlukan pe- 
ngeringan (pengurasan), dan juga satu- 
satunya yang menjamin produktivitas 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
produk-produk imitasi BF orisinil yang 
tak terbilang banyaknya. 


Kemampuan penggilingan unit-unit 
MB bisa melebihi 110m? / jam, berkat 


MEI 2016 


penggunaan penguat tenaga, yang me- 
mungkinkan alat-alat ini dapat meng- 
hancurkan material-material yang pa- 
ling keras dan paling alot seperti basal 
dan granit, menjamin produk akhir 
dijual dengan harga paling rendah di 
pasar dan memenuhi standar-standar 
kualitas tinggi yang dibutuhkan untuk 
menggunakan kembali material-mate- 
rial sisa. 


Unit-unit bucket MB terbukti sebagai 
alat paling efektif yang ramah lingkung- 
an dalam pekerjaan-pekerjaan seperti 
penghancuran, daur ulang, penggalian, 
pekerjaan jalan, guarry, perbaikan tam- 
bang dan lingkungan yang dibuat untuk 
menghancurkan, menyaring, memilah 
dan menggunakan kembali material- 
material sisa langsung di tempat. 


MB Crusher adalah pabrikan satu-sat- 
unya di dunia yang dapat menawarkan 
barisan lengkap 18 bucket: unit-unit 
crusher dan screener untuk berbagai 
excavator, loader, skid steer loader dan 
backhoe dari ukuran 2,8 hingga 70- ton 
dengan garansi 24 bulan. 


Nilai-nilai yang dipupuk oleh perusa- 
haan yang dimiliki keluarga ini telah 
memungkinkan MB mencapai level-level 
keunggulan yang diakui secara interna- 
sional: didirikan dan berkedudukan di 
Italia, pabrikan ini membangun jaringan 
global melalui tujuh kantor cabang in- 
ternasional dengan pusat logistik yang 
tersebar di wilayah-wilayah berbeda, 
juga jaringan-jaringan authorized de- 
aler yang luas serta service support di 
seluruh dunia. 


Salah satu keunggulan utama MB adalah 
kualitas organisasinya. Di markas besar 
MB yang baru, dengan luas area keselu- 
ruhan lebih dari 180.000 kaki persegi, 
MB mengelola semua fase, dari riset 
dan pengembangan ke produksi hingga 
penjualan. Perusahaan ini mengenda- 
likan semua rantai pasok untuk menja- 
min produk-produk yang dihasilkannya 
adalah kualitas “Made in Italy” yang 
terbaik. 


MEI 2016 Entang. 15 


MB Crusher di Bauma 2016 
auma 2016, pameran internasional 

terbesar untuk mesin-mesin kon- 

struksi yang diselenggarakan di Mu- 

nich, Jerman, 11-17 April berakhir dengan 

sukses besar bagi MB Crusher. 

Dengan dukungan prestasi yang dicapai 
dalam pameran-pameran terdahulu, Bau- 
ma selalu menjadi peluang penting bagi 
MB untuk belajar, mengapresiasi dan men- 


galami produk-produk berkwalitas tinggi 
langsung dari sumbernya. 


Juga tim MB Deutschland, yang menjadi 
tuan rumah pameran ini, melihat kehadi- 
ran dari suatu bagian gugus tugas MB in- 
ternasional yang kompak, semua bekerja 


sepenuh hati untuk melayani para pengun- 


jung untuk menjelaskan produk-produk 

crusher dan screening bucket legendaris, 

juga produk-produk terbaru lainnya. 
Ribuan klien mengunjungi tiga stand pame- 

ran MB, yang terdiri dari area pengunjung 
yang menyediakan berbagai informasi se- 
putar produk-produk MB crusher dan scre- 
ening bucket, sebuah panggung promosi 


eksternal di mana semua jajaran produk 
MB ditampilkan, dan area demo seluas 600 


m2 di area luar ruang di mana empat unit 


MB crusher & screening bucket bekerja 
non-stop untuk mendemonstrasikan fleksi- 


DOK. MB 


bilitas mereka, efisiensi teknologi dan pro- 
duktivitas mereka, semunya menjamin ke- 
serbagunaan dan penghematan waktu dan 
uang bagi perusahaan-perusahaan, tanpa 
mengabaikan kesehatan lingkungan. 


Di samping menampilkan unit-unit crusher 
bucket legendarisnya, MB juga menghadir- 
kan, untuk pertama kalinya, produk terba- 
ru: MB-LS220 screening bucket, yang dia- 


daptasikan untuk mesin-mesin loader dan 


backhoe dengan bobot operasi berkisar 
antara 12 hingga 35 ton. Produk ini mere- 
presentasikan inovasi yang sesungguhnya 
untuk sektor screening, karena belum per- 
nah muncul di pasar sebelumnya. 


Stand MB Crusher di bauma 2016. 


yang inovatif ini 


screening. Keranjang berbentuk kerucut 
Sebagaimana dengan mesin-mesin screener 


di barisan ini, MB-LS200 memiliki sebuah 
keranjang dengan panel-panel modular 
yang dapat digonta ganti, tersedia dengan 


sudah dirancang khusus 
meningkatkan secara signifikan performa 


produksi per jam dan untuk menyaring se- 
mua material yang dikumpulkan tanpa sisa. 
mata-mata lubang dengan ukuran berbe- 
da yang mudah dipasang sesuai tuntutan 
16 


EOUIPMENT INDONESIA 


DOK. MB 
mereka terhadap produk-produk baru yang 
ditampilkan di Bauma. 


MB Crusher berterima kasih kepada semua 
distributor, klien, baik yang baru maupun 


MEI 2016 


yang lama, serta semua pengunjung atas 
antusiasme mereka selama mengunjungi 


Kerja keras dan dedikasi penuh demi ke- 
puasan para klien, upaya-upaya riset yang 
dilakukan terus-menerus dan passion peru- 
sahaan untuk mendapatkan hasil-hasil yang 
lebih baik membuahkan kepercayaan dan 
pengakuan dari para pembeli yang diterima 
pameran ini, dan karena respon positif 


MB setiap hari dari berbagai belahan dunia 
atas pekerjaan yang dilakukan. 


SSIDINS JO ONYNWI9 OONINNIL UNYSVN Ld 


UNU SW) 


CRUSHING TECHNOLOGY 


| 
' 


BAGAIMANA MERAWAT 
MOBILE CRUSHER 


Memuat material ke dalam corong mobile crusher menggunakan loader. 


embangunan infrastruktur kembali menjadi pasar utama alat-alat konstruksi 
di Indonesia belakangan ini seiring dengan kian terpuruknya bisnis pertam- 
bangan, terjutama batubara. Salah satu segmen industri peralatan yang ikut 
menikmati eforia proyek-proyek infrastruktur ini adalah mobile crushing plant, yang 
: menjadi mesin andalan untuk menggiling bebatuan dalam berbagai ukuran untuk 
: dicampurkan dengan beton, aspal dan sebagainya langsung di site. Meski dikenal se- 
: bagai mesin yang bandel - karena didisain untuk melakukan pekerjaan berat (meng- 
: giling batu) - mobile crusher memiliki komponen-komponen yang mudah aus jika 
! tidak dirawat dengan baik dan benar. Tahukah Anda bagaimana cara merawat mobile 
: crusher? Berikut ini kami turunkan tulisan Lisa Cleaver berjudul “How to maintain 
mobile crusher?” yang dimuat pada situs www.forconstructionpros.com (5/8/2015). 


Mobile crusher adalah mesin yang dibuat 
untuk menghancurkan (menggiling) ma- 
terial-material padat dan keras, seperti 
batu, kerikil dan pasir — elemen-elemen 
yang lazim digunakan di banyak campuran 
aspal. Proses penggilingan material-ma- 
terial itu menyebabkan komponen-kom- 
ponen dan/atau suku cadang peralatan 
rentan aus dan terancam mengalami 
keausan yang berlebihan kalau tidak di- 
rawat sebagaimana mestinya, sehingga 
memicu kerusakan fatal. 


18 


EOUIPMENT INDONESIA 


“Kalau komponen-komponen sebuah cru- 
sher tidak bekerja secara bersama-sama, 
hal ini mempengaruhi proses produksi se- 
luruhnya, yang mengakibatkan pengeluar- 
an-pengeluaran tambahan dan mesin men- 
galami downtime,” kata Sean Donaghy, 
national sales manager IROCK Crushers. 


Peralatan crusher yang terawat dengan 
baik berdampak terhadap uptime yang 
makin tinggi dan produksi yang mening- 
kat, serta operasi yang lebih profitable, 
kata Wade Lippert, teknisi servis lapa- 


MEI 2016 


wirtgen-group.com 


ngan KPI-JCI dan Astec Mobile Screens. 


“Mengelola perawatan secara teratur me- 
mungkinkan Anda untuk mengalokasikan 
anggaran biaya perawatan dalam rencana 
bisnis Anda, sehingga Anda bisa mengon- 
trol biaya operasi,” dia menyarankan. 


“Dan, tentu saja, mesin yang terawat 
dengan baik lebih aman bagi pekerja 
yang wmengoperasikannya. Perawatan 
yang terencana juga menciptakan suatu 
lingkungan kerja yang lebih positif bagi 
para pekerja.” 


Strategi perawatan terbaik adalah suatu 
rencana terstruktur yang sederhana 
tetapi efektif, kata Lippert. Rencana ini 
sebaiknya mencakup pengecekan hari- 
an (rutin), sebuah perawatan terencana 
dan proaktif, serta jadwal perbaikan, 
sebuah daftar ketersediaan spare parts, 
dan formulir-formulir dokumentasi untuk 
mencatat semua perawatan untuk peren- 
canaan dan riwayat mesin tersebut. 


5 sa 


FOTO-FOTO : IST 


Memasukkan material ke dalam mobile menggunakan excavator. 


5 item perawatan 
terpenting 


Terdapat lima (5) item kunci pada sistem 
mesin penghancur yang membutuhkan 
perawatan khusus, yang meliputi feeder, 
crusher, conveyor, saringan, serta engine 
dan hidrolik. 


Feeder 


Titik pertama yang paling mudah aus 
adalah sistem pengisian (feed system). 
Seperti apapun model alat pengisi itu, 
apakah menyatu dengan unit atau berdiri 
sendiri, bagaimana material dituang ke 
dalam mesin crusher sangat berkontribusi 
terhadap keausan corong crusher itu. 


“Jika Anda menumpahkan material meng- 
gunakan mesin loader, Anda tidak bisa 
mengontrol ukurannya, selama Anda ti- 
dak bisa melihat apa isi bucket itu,” kata 
Paul McLaren, product support manager 
Kleemann. “Sebaliknya, dengan menggu- 
nakan excavator, Anda bisa melihat ma- 
terial yang dimasukkan, dan Anda lebih 
bisa mengontrol material yang masuk ke 
dalam corong itu.” 


Hal lain yang perlu diingat saat mengop- 
erasikan dan merawat mobile crusher 
adalah bahwa posisi mesin harus rata. 


Kalau tidak rata dari kiri ke kanan atau 
sebaliknya, kondisi ini memicu proses 
keausan yang makin cepat pada kompo- 
nen-komponen tertentu dan tingkat ke- 
ausannya makin parah pada semua kom- 
ponen mulai dari corong pengisi hingga 
ke saringan-saringan, ruang-ruang peng- 
hancuran dan conveyor belt. 


Model alat pengisi standar yang terpadu 
menyatu dengan feeder yang selalu ber- 
getar, sehingga alat pengisi itu bergerak 
secara serempak. Ini memungkinkan 
material yang diinginkan (bebatuan yang 
sudah digiling) jatuh melalui lubang 
kasa, melewati crusher itu. 


“Saringan besar adalah sebuah titik per- 
awatan dan harus memiliki permukaan 
yang keras untuk mempertahankan uku- 
ran material yang sedang dipilah,” ung- 
kap McLaren. 


Aktivitas prescreen independen sama 
sekali terlepas dari alat pengisi. Juga 
pada bagian atasnya terdapat jari-jari 
besar, atau lempengan berlubang, teta- 
pi di bawah material ada kawat kasa 
(saringan). Material-material yang uku- 
rannya lebih kecil jatuh ke bawah mele- 
wati saringan itu. 


“Di samping perawatan saringan besar, 
Anda juga harus memeriksa lubang sar- 
ingan dari kemungkinan robek, patah 
atau bengkok, dan permukaan dudukan 


serta peralatan perentang untuk sarin- 
gan,” McLaren menyarankan. “Jika Anda 
ingin mendapatkan material-material 
yang sudah disaring, maka penting seka- 
li untuk memperhatikan kondisi lubang 
saringan, sehingga tidak ada material 
yang turun di luar spesifikasi yang diper- 
lukan.” 


Crusher 


Komponen mobile crushing plant yang 
paling rentan aus adalah crusher itu 
sendiri. Pada jaw crusher, komponen- 
komponen yang tergolong wear parts 
meliputi jaw die dan side wear liner. 
Dalam sebuah mesin crusher yang meng- 
gunakan teknik benturan untuk meng- 
hancurkan material, komponen-kompo- 
nen yang cepat aus lebih banyak lagi, 
dan meliputi blow bar, hood liner, apron 
liner dan apron tip. 


Anda disarankan untuk melakukan pemer- 
iksaan rutin setiap hari. Keausan pada 
komponen-komponen ini bergantung pada 
aplikasi dan bebatuan yang dihancur- 
kan, serta kedisiplinan Anda mencermati 
kondisinya dari waktu ke waktu. 


Conveyor 


Peralatan conveyor berfungsi membawa 
keluar material dari crusher dan memi- 
liki komponen-komponen yang mudah 
aus seperti belting, skirt flashing dan 
belt cleaner, serta cleaner blade. 


“Terkait dengan conveyor, Anda ha- 
rus memastikan gerakannya pada jalur 
yang benar dan tidak berat sebelah, 
yang menggerus sasis,” lanjut McLaren. 
“Pastikan tidak ada tumpukan di bagian 
bawah yang dapat menyeret dasar con- 
veyor, atau menyebabkan conveyor itu 
terseret ke dalam mesin.” 


Ada beberapa tanda sebuah belt perlu 
diganti, seperti karet yang robek, tam- 
balan-tambalan karet yang sudah me- 
nipis, lubang-lubang pada belt di mana 
material bisa terjebak. Juga pinggiran 
conveyor belt yang robek juga akan 
mengganggu performa sistem ini. 


Saringan 


Saringan (screen) adalah sebuah bagian 
vital dari operasi crushing dan screen- 


MEI 2016 Entang Ni 19 


ing. Lubang kawat yang dianyam stan- 
dar memiliki diameter tertentu, ber- 
bentuk persegi dengan pola anyaman 
menyilang. Saat digunakan, bukaannya 
akan menjadi lebih besar dan terus ken- 
dur. Jika diameter semakin mengecil dan 
terus mengecil, lubangnya menjadi lemah 
dan semakin melemah serta cenderung 
mudah patah. 


Anda harus memperbaiki dan/atau meng- 
ganti kawat-kawat yang sobek dan patah 
pada kasa itu, demikian juga kerutan- 
kerutan yang rusak di dalam kawat yang 
menyebabkan saringan itu meloloskan 
material-material yang ukurannya lebih 
besar melewatinya. 


Periksalah tegangan dari lubang saringan 
itu. Kalau tegangannya tidak tepat, alias 
agak kendur, material akan tercecer di 
sekitar dek kasa itu, dan menyebabkan 
kerusakan lubang saringan itu serta kotak 
yang mengelilingi saringan itu. 


Perawatan engine & hidrolik 


Perawatan engine secara teratur juga 
membantu mencegah masalah operasio- 
nal kecil menjadi problem besar. Para op- 
erator mesti memastikan semua cairan, 
seperti oli, cairan pendingin dan hidrolik, 
dalam kondisi penuh, dan harus periksa 
dan bersihkan debu-debu dekat engine 
dan radiator. Juga patuhi skedul per- 
awatan yang direkomendasikan pabrikan. 


20 


EOUIPMENT INDONESIA 


CTIKdai KCUNLU! | 


selama bertahun-tahun 
sebelum Anda menjual- 
nya kembali. 


PENTINGNYA INSPEKSI HARIAN 


Pahami betul bahwa ketidakseimbangan se- 
kecil apapun bisa memicu terjadinya prob- 
lem-problem substansial dan mahal ongkos- 
nya. Ini langkah pertama yang perlu dilaku- 
kan untuk merawat mobile crusher Anda 
secara baik dan benar. Pemeriksaan sistem 
harus dilakukan secara rutin setiap hari, un- 
tuk memastikan semua komponen dan ba- 
gian-bagian penting peralatan yang mudah 
aus terlindungi dan dilumasi dengan tepat. 


“Dengan memberikan perhatian yang te- 
pat pada area-area ini, seperti tabung- 
tabung, landasan crusher, batang pukul, 
dan lakukan penyesuaian yang diperlu- 
kan, operator dapat membantu mesin 
dengan performa terbaik, memberi- 
kan fleksibilitas yang ideal dan efisiensi 
tinggi,” kata Donaghy. “Kalau tidak, Anda 
akan membayar mahal alat itu pada masa 
mendatang karena biaya perbaikan dan 


MEI 2016 


Satu unit mobile 
crusher yang 
beroperasi 
langsung di 
jalan raya. 


ISTIMEWA 


masalah downtime, mengakibatkan keun- 
tungan yang diperoleh makin tipis.” 


Saat melakukan pemeriksaan rutin pada 
crusher Anda, ada beberapa hal yang perlu 
diperiksa sebelum digunakan, mulai de- 
ngan memeriksa bantalan-bantalan (bear- 
ing). Bantalan poros harus diperiksa setiap 
hari dan diganti jika diperlukan. Operator 
juga perlu memeriksa dan membersihkan 
ruang penghancuran untuk mengecek jika 
ada komponen-komponen yang longgar 
atau rusak. Periksa juga kasa saringan dan 
bersihkan debu-debu yang ada. 


Saat operator sedang memeriksa con- 
veyor, ia harus bisa menilai kondisi belt. 
Jika ada goresan atau masalah pada belt, 
pastikan apakah diperlukan penyetelan 
ulang, perbaikan atau tidak? Komponen- 
komponen kunci conveyor, seperti unit- 
unit penggulung dan bantalan, lakukan 
pemeriksaan secara menyeluruh untuk 
guna meminimalisir downtime. 


“Dengan menjaga unit Anda selalu terawat, 
misalnya dengan melumasi bantalannya 
setiap hari, Anda bisa menggunakannya 
selama bertahun-tahun sebelum menggan- 
tikannya dengan unit baru,” kata Donaghy. 
“Sebuah crusher biasanya bisa dipakai 15 
hingga 20 tahun, jika diservis secara tera- 
tur. Crusher yang terawat secara baik akan 
memberikan keuntungan selama bertahun- 
tahun sebelum Anda menjualnya kembali.” 
(Sumber: forconstructionpros.com) 


Articulated hauler baru Volvo A60H 


ARTICULATED HAULER 
TERBESAR VOLVO: A60H 


: Merespon kebutuhan para 

: customer yang terus bertam- 
: bah akan produk-produk ar- 

: ticulated hauler dengan daya 
! muat yang lebih besar, Volvo 
! meluncurkan A60H, articula- 

 ted hauler paling besar yang 

: belum pernah ada selama ini, 
: dari brand apapun. 


elalu siap bekerja, postur lebih 

kokoh, lebih tahan lama dan 

lebih perkasa, A60H articulated 

hauler kelas 60 ton besutan 
Volvo Construction Eguipment mampu 
berproduksi secara terus-menerus, 
memiliki kekuatan luar biasa karena 
desainnya yang kokoh dan akses servis 
yang begitu mudah. 


A60H baru yang berkapasitas 55 ton 
(60 ton) merupakan articulated hauler 
terbesar Volvo Construction Eguipment 
hingga saat ini. Produk ini akan tersedia 
di pasar Indonesia pada kuartal pertama 
tahun depan (2017). 


Didisan khusus untuk heavy hauling 
dalam operasi-operasi medan berat off- 


road, seperti operasi guarry, tambang 
terbuka dan kegiatan-kegiatan pengang- 
kutan material jumlah besar, unit-unit 
A60H memenuhi semua harapan Anda 
dalam hal usia pakai yang lama, kualitas 
bagus serta reliabilitas dan durabilitas 
tinggi. Dengan semua fitur tersebut, ke- 
hadiran produk ini membuat pekerjaan 
pengangkutan makin enteng dan efisien. 


Konsep desain antara mesin ukuran A40 
dan A60 sama, meski drivetrain, kerang- 
ka dan bodinya dibuat khusus untuk 
A60H. 


Cikal bakal articulated hauler Volvo 


Articulated hauler Volvo A60H dibuat 
untuk meningkatkan uptime, berkat 
penggunaan kerangka-kerangka depan 
dan belakang, jerk dan rem-rem cakram 
basah jenis heavy-duty. Tidak hanya 
itu, durabilitas yang sudah terbukti dari 
Volvo dan dukungan dari berbagai opsi 
garansi yang begitu banyak, berarti bah- 
wa Anda tidak perlu mengkhawatirkan 
bagaimana alat ini melakukan peker- 
jaannya. Kekuatan dan daya tahan tinggi 
adalah ciri-ciri utama dari articulated 
hauler A60H. 


Pembuatan articulated hauler A60H me- 
memiliki sejarah yang cukup panjang. 
Berawal dari kehadiran articulated haul- 
er kelas 10 ton pada tahun 1966 - Gravel 


Charlie. Lima puluh tahun kemudian 
muncul articulated hauler kelas 50 ton, 
Volvo masih tetap merupakan pabrikan 
mesin-mesin articulated hauler terke- 
muka dunia. Produsen ini menemukan 
konsep itu dan sudah mengembangkan 
mesin-mesin ini selama lebih dari sete- 
ngah abad. 


Mengangkut lebih banyak dengan ong- 
kos lebih sedikit 


A60H membantu meningkatkan keun- 
tungan bisnis Anda dengan mengangkut 
lebih banyak material tetapi dengan bi- 
aya yang lebih sedikit. Volvo membekali 
produk-produknya dengan teknologi 
yang memungkinkan efisiensi penggu- 
naan bahan bakar, juga aplikasi teknolo- 
gi inovatif dan perangkat-perangkat 
data operasional vital untuk membantu 
mengoptimalkan produksi dan mengon- 
trol biaya perawatan serta memaksimal- 
kan kembalian investasi Anda. 


Dengan daya muat 55 ton (60 ton), A60H 
membantu mengurangi biaya per ton. 
Rancangannya yang modern menambah 
kapasitas sembari meningkatkan efisien- 
si bahan bakar, sehingga lebih banyak 
material yang diangkut dengan ongkos 
yang lebih murah. 


Articulated hauler A60H ditenagai dengan 
engine Volvo 16 liter, yang tidak hanya 


MEI 2016 Eta g klg. 21 


menghasilkan tenaga maksimum 382 kW 
dan torsi 3.200 Nm, tetapi juga efisiensi 
bahan bakar yang luar biasa. Dan dengan 
penghematan bahan bakar yang digaran- 
si, A60H meningkatkan keuntungan dan 
mempercepat kembalian investasi. 


Articulated hauler A60H mudah diservis 
dan prosesnya pun cepat. Ini berkat di- 
sain front grill yang bisa turun, sehingga 
bisa berfungsi sebagai sebuah service 
platform yang anti-slip. Kap elektriknya 
bisa terbuka 90 derajat, sehingga memu- 
dahkan akses ke kompartemen engine. 


Sesuai target produksi 


Penggunaan articulated hauler A60H 
diklaim dapat memenuhi target produksi 
dengan lebih cepat. Alat ini meningkat- 
kan untung dengan daya muat yang lebih 
tinggi dan produktivitas yang lebih besar 
dengan ongkos per ton yang lebih murah. 
A60H merupakan mesin hauler terbaik, 
dengan performa off-road 100 persen, 
menggunakan teknologi Volvo yang sudah 
terbukti manfaatnya dan daya muat yang 
mengesankan yang berkontribusi terha- 
dap operasi-operasi yang berkesinambun- 
gan, dari tahun ke tahun. 


Produk ini mampu mengangkut berton- 
ton material per jam dan bekerja 1004 
dalam semua kondisi. Menjadi articu- 
lated hauler terbesar yang ada di pa- 
sar saat ini, A60H memiliki daya muat 


22 


EOUIPMENT INDONESIA 


DOK. EOUIPMENTWORLD.COM 
Yang lama dan yang baru: Articulated haulder anyar Volvo, A60H, ditampilkan berdam- 
pingan dengan articulated dump truck pertama besutan Volvo, DR 631. 


yang lebih besar untuk aplikasi-aplikasi 
heavy-duty, tingkat produktivitasnya 
409 lebih besar dari produk hauler ter- 
besar Volvo sebelumnya. 


Alat ini juga menerapkan secara penuh 
konsep articulated hauler, sehingga me- 
miliki kemampuan manewer luar biasa di 
semua jobsite, termasuk mendaki di tan- 
jakan. Bekerja di segala kondisi musim, 
tanah dan aplikasi menggunakan konfig- 
urasi-konfigurasi mesin dan ban yang di- 
ramu secara khusus, semuanya itu diop- 
timalkan dengan mesin hauler 60 ton ini. 


Fitur-fitur utama A60H mengedepankan 
inovasi-inovasi teranyar Volvo. Dengan 
drivetrain yang sepadan, kombinasi- 
kombinasi gerakan otomatis, yang me- 
liputi differential locks 100 persen, all 
terrain bogie, hydro mechanical steer- 


SPESIFIKASI UTAMA: 


ing dan suspensi aktif, gerakan mesin 
ini tak terkalahkan. Dicocokkan den- 
gan hidrolik aktif suspensi depan untuk 
menjaga kecepatan yang lebih tinggi 
saat melakukan pengangkutan, dalam 
kondisi-konsisi medan berat, A60H men- 
goptimalkan kenyaman dan stabilitas 
operator selama berjalan, memungkink- 
an lebih banyak material yang diangkut 
dalam siklus waktu yang lebih pendek 
demi produktivitas yang tak tertandingi. 


Pilihan operator 


Saat mesin-mesin lain diparkir di lokasi 
kerja, kebanyakan operator justru lebih 
suka berlama-lama ada di dalam A60H. 
Mengapa? Itu karena rancangannya yang 
sangat mengutamakan kenyamanan op- 
erator. Posisi kursi operator berada di 
tengah, posisi kemudi yang lebih tinggi. 
Suspensinya sangat bagus, demikian 
juga tingkat kebisingannya rendah. 


Selain lega dan pandangan yang leluasa 
ke berbagai arah, ruang operator dileng- 
kapi dengan alat kontrol cuaca. Dengan 
desain yang modern dan semua keleng- 
kapannya itu, operator mampu bekerja 
dengan nyaman dan tidak lekas lelah. 
Tingkat kenyamanan, keamanan dan kon- 
trol yang tinggi, juga kemudahan operasi 
membantu operator menjaga produktivi- 
tas setiap hari, sepanjang hari. 


Sistem penopang bak pembuang - Hill 
Assist - dan rem beban dan dump brake, 
yang dipasang pada A60H , semuanya itu 
membantu operator untuk selalu dalam 
posisi terkontrol sepanjang waktu. 


Sejumlah fitur keselamatan seperti visi- 
bilitas yang lebih baik dan penerangan 
yang efisisn membantu menjaga operator 
dan orang-orang yang bekerja di sekitar 
mesin itu selalu dalam posisi aman. @ 


A60H Volvo Engine specs 


Max power at r/S 30 
SAEJ1995 Gross kW 382 
Flywheel power at r/s 30 
ISO 9246, SAEJ1349 Net kW 495 
Max torgue at r/s 17,5 
SAE J1995 Gross Nm 2,488 
ISO 9246, SAEJ1349 Net Nm 3,200 
Displacement | 16.1 


MEI 2016 


Aa 


'/ 


Performance Refined. 
Evolution Defined. 


SUMITOMO 


PT. SUMITOMO SHL 
CONSTRUCTION MACHINERY SOUTHEAST ASIA 


Wisma GKBI 16th Noor, Ji.Jend, Sudirman No.28, Jakarta 10210 
Telp. (021)5795 2254 Fax. (021) 5795 1210 


Distributor by 


Mas 


PT. OSCAR MAS 

SASTRA GRAHA BUILDING Floor 3A 

Jl. Raya Pejuangan No. 21, Kebon Jeruk. Jakarta 1153 
Telp. (021) 5367 1190 

Emak, info&oscarmas.co.id 


www.sumitomokenki-asean.com 


VOLVO CRAWLER 
EXCAVATOR EC950E 


olvo Construction Eguipment 

(Volvo CE) memperkenalkan 

crawler excavator baru ter- 

besar kelas 90 ton, EC950E, 
yang akan tersedia di pasar Indonesia 
pada kuartal ketiga tahun 2016 ini. Alat 
pengeduk ini diklaim memiliki tenaga 
yang besar untuk menangani pekerjaan- 
pekerjaan yang sulit dengan lebih ba- 
gus, lebih tangguh dan lebih cepat. 


EC950E menawarkan kombinasi yang 
sempurna dari tenaga yang kuat dan 
stabilitas yang tinggi untuk menangani 
pekerjaan-pekerjaan berkapasitas be- 
sar dalam aplikasi-aplikasi yang sangat 
sulit. 


Bagi EC950E, tidak ada pekerjaan yang 
begitu sulit. Tersedia di pasar-pasar 
yang regulasi emisinya kurang ketat, 
termasuk Indonesia, crawler excavator 


kelas 90 ton ini mampu mengeduk ber- 
ton-ton material per jam berkat kapa- 
sitas bucket yang besar, performa yang 
powerful dan durabilitas tinggi. 


Dengan kekuatan dobrak bucket 424 kN 
dan tenaga mengeduk 408 kN, EC950E 
menawarkan kekuatan menggali yang 
lebih besar, terutama saat menangani 
material-material yang keras dan berat. 


Tekanan hidrolik yang besar secara kons- 
tan menghasilkan tenaga yang kuat bagi 
mesin ini saat Anda memerlukannya. 
Excavator ini memiliki beragam kepi- 
awaian berkat sistem manajemen at- 
tachment yang memungkinkan penggu- 
naan berbagai macam attachment, me- 
mungkinkan operator menyetel terlebih 
dahulu aliran dan arus hidrolik di dalam 
kabin melalui monitor. 


Dah MEI 2016 


Tenaga efisien 


Ditenagai dengan engine Volvo D16, 
446 kW (606 hp), mesin ini memanfaat- 
kan teknologi canggih yang dibangun 
berdasarkan pengalaman Volvo selama 
bertahun-tahun untuk memastikan op- 
erasi yang sangat produktif. Penggunaan 
engine Volvo D16 memangkas cycle time 
seminimal mungkin dengan power dan 
torsi yang masif yang dikombinasikan 
dengan sistem elektro-hidrolik penuh 
yang dikembangkan secara baru. 


Sistem hidroliknya diperkuat dan hal 
ini menambah tenaga pompa untuk 
operasi yang makin cepat, halus dan 
efisien, memberikan kendali yang 
lebih besar di tangan operator. Meng- 
gunakan teknologi pintar, sistem itu 
mengontrol aliran (hidrolik) yang di- 
dibutuhkan dan mengurangi kehila- 


ngan internal pada sirkuit hidrolik. 


Dikombinasikan dengan ECO Mode unik 
yang dikembangkan Volvo sendiri, sistem 
hidrolik meredusir berkurngnya aliran 
dan untuk mendapatkan efisiensi bahan 
bakar yang luar biasa. Mode kerja yang 
terintegrasi ini memungkinkan para op- 
erator memilih mode kerja terbaik un- 
tuk pekerjaan yang ada, dari | (Idle), 
F(Fine), G (General), H (Heavy) dan P 
(Power max). 


Memaksimalkan produktivitas 
operator 


Crawler Excavator EC950E menggunakan 
Ukuran track yang lebar dan panjang, 
kerangka bawah yang dapat ditarik ma- 
suk (retractable undercarriage) dan se- 
buah counterweight yang dioptimalkan, 
yang menghasilkan mesin yang benar- 
benar seimbang dan solid. Semua fungsi 
mesin - yang meliputi joystick, keypad 
dan LCD monitor - didesain dan diposisi- 
kan secara ergonomik sehingga memu- 
dahkan kontrol dan membuat operasi 
makin efisien. 


Para operator dapat bekerja dengan 
tenang dan percaya diri dalam kondisi 
lingkungan kerja yang sangat menantang 
di dalam kabin EC950E yang nyaman, 
lega dan tidak brisik. Untuk menambah 
keselamatan dan durabilitas, di ruang 
kabin dapat dilengkapi dengan penga- 
man track panjang, FOG (Falling Ob- 
ject Guard) opsional dan FOPS (Falling 
Object Protective Structure) sehingga 


menjamin operator benar-benar nyaman 
selama mengoperasikan unit-unit ini. 


Desain yang kuat 


Disain heavy duty EC950E menjamin 
suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan 
cepat dan tanpa penundaan. Dibuat den- 
gan komponen-komponen yang terlind- 
ungi, yang mencakup heavy-duty boom 
& arm, struktur kerangka yang kuat dan 
heavy-duty plate menjamin alat bisa 
bertahan lama dan selalu uptime dalam 
aplikasi-aplikasi yang menantang. 


Komponen-komponen Volvo yang ber- 
kualitas tinggi dirancang untuk bekerja 
dalam harmoni yang sempurna dengan 
mesin ini. Unit-unit bucket Volvo yang 


SPESIFKASI-SPESIFIKASI KUNCI: 


EC950E T2/T3 


... Rated output at 


tahan goresan dan berkualitas tinggi sa- 
ngat sempurna dipasang pada EC950E 
untuk menggali pada semua kondisi ker- 
ja. Jenis-jenis bucket General Purpose, 
Heavy-Duty atau Extreme-Duty dibuat 
dengan menggunakan plat-plat baja 
anti, sangat cocok untuk aplikasi-aplika- 
si guarry dan tambang. 


Untuk memaksimalkan uptime, titik-ti- 
tik perawatan penting mudah diakses via 
pintu-pintu kompartemen yang dapat 
dibuka lebar. Volvo juga menawarkan 
beragam servis untuk membantu me- 
ningkatkan uptime dan menekan biaya 
kepemilikan total yang meliputi Custom- 
er Support Agreements, CareTrack, dan 
jaringan delaer yang ada di Indonesia.@ 


Specification and Unit 


Volvo D16E 
1 800 r/min 


. ISO 9249/SAE J1349 net 446 kW 
Breakout force (Normal/Boost) SAE J1179 | 424kN/- 
Bucket capacity 3.9-5.6 m3 
Max digging reach 12.270 m 
Max digging depth 7.120 m 
Lifting capacity along undercarriage 37460 kg 


... at reach / height 


Operating weight 


6.0/1.5 m 
89 960-91 840 kg 


MEI 2016 Eta loga.N 25 


Pi 
» 


3 
33 


. 
ELF rami "4 


Manajemen PT Isuzu Astra Motor Indonesia berfoto bersama saat peluncuran Isuzu Elf NMR 71. 


ISUZU LUNCURKAN 
GENERASI BARU ISUZU ELF 


P 


Elf NMR 71, di pabrik Isuzu Karawang 


T Isuzu Astra Motor Indonesia 
(IAMI) meluncurkan generasi 
baru Isuzu Elf enam ban, Isuzu 


saat memperkenalkan truk anyar ini. 


Edy J Oekasah, Product Development 
Director IAMI, menjelaskan konsep 


Plant (IKP), Rabu (11/5/2016). Truk dasar pengembangan EIf NMR 71 ini, 

ringan yang diperkenalkan ini terdiri yakni mempertahankan apa yang baik “3 j 

dari empat varian, yakni Isuzu Elf NMR Pada model terdahulu dan ditambah aa 1 : 
71, Isuzu Elf NMR 71 L, Isuzu Elf NMR 71 dengan fitur-fitur inovatif. Isuzu Elf “ 


HD 5.8, dan Isuzu Elf NMR 71 HD 6.1. 
Dengan keempat varian tersebut Isuzu 
Elf siap memenuhi kebutuhan customer 
dalam segala jenis segmen bisnis, baik 
untuk bermanuver di area perkotaan 
maupun di daerah pegunungan dengan 


kondisi medan yang menantang. 


“Kami optimistis pasar otomotif Indo- 


nesia akan segera membaik dengan 
pengembangan infrastruktur oleh 


pemerintah. Isuzu Elf NMR 71 dengan 
berbagai inovasi sesuai dengan kebutu- 
han konsumen di Indonesia. Peluncuran — Isuzu Elf NMR 71 merupakan truk ringan 
Isuzu Elf NMR 71 sebagai langkah dalam pertama yang menggunakan transmisi 
upaya mewujudkan misi menjadi no- enam percepatan. Pada generasi sebe- 


NMR 71 adalah truk ringan dengan mes- 
in 4HG1-T yang sudah teruji. 


la mengatakan, karakter pasar truk 

di Indonesia sangat unik. “Light truck 
identik dengan UKM, dan digunakan un- 
tuk mengangkut hasil bumi di daerah- 
daerah pegunungan yang bertanjakan 
dengan ruas jalan yang sempit. “Truk 
Isuzu Elf NMR 71 ini cocok untuk kondisi 
medan seperti itu karena ukurannya 
sedang, manuvernya lincah dan sangat 
bertenaga,” ujarnya berpromosi. 


mor satu di kendaraan komersial Indo- —— lumnya, Isuzu hanya memasarkan truk Dengan aplikasi bak kayu, Isuzu 


nesia,” kata Presiden Direktur PT Isuzu — Elf dengan transmisi 5 percepatan. Edy 


Astra Motor Indonesia, Keiji Takeda, 


26 


EOUIPMENT INDONESIA 


Elf NMR 71 mampu mengangkat 
beralasan, desain seperti ini merupakan beban hingga 8,25 ton. 


MEI 2016 


pa 


r 


jalan tengah antara kendaraan truk 
yang tangguh melintasi jalur tanjakan 
dan kendaraan yang mengutamakan 
kecepatan saat melewati jalan tol. Ke- 
tika menjelajahi jalur yang menantang 
di daerah pegunungan, truk ini bisa lari 


dengan gigi 3-4, tetapi saat masuk jalan 


tol, kendaraan ini bisa lari dengan ke- 
cepatan gigi 5-6. 


Penggunaan transmisi 6 tingkat per- 
cepatan menjadikan gear ratio pada 
setiap gigi lebih besar, sehingga men- 
jaga RPM tetap rendah dengan tarikan 
tenaga yang lebih besar, waktu tempuh 
lebih cepat serta tetap irit bahan bakar. 


Produk-produk ini menggunakan New 
Axle baru yang lebih tebal dan axle 
house dengan diameter ring gear 343 
mm dan ketebalan plat housing 9 mm, 
lebih kokoh dan aman dikendarai. Pada 
variant Non HD, New Axle dipasang 
pada bgian depan, sementara pada var- 
ian HD digunakan pada bagian depan 
dan belakang. 


Bagian Chassis truk-truk ringan Isuzu ini 
juga diperkuat. Ketebalan Chassis pada 
semua varian mencapai 6 mm, dan khu- 
sus pada varian HD ditambah dengan 
inner reinforce setebal 4.5 mm. 


GAIKINDO 


Edy J Oekasah, Product Development Director IAMI. 


Perubahan lain terjadi pada bagian 
kabin. Seluruh varian Isuzu Elf NMR 

71 memiliki desain kabin baru dengan 
konsep Hexapod, selain memberikan 
penampilan baru yang lebih segar, mod- 
ern dan lebih ergonomis sehingga makin 
aman dan nyaman bagi pengendara. 


Selain itu, Side PTO (Power Take Off) 
yang khusus terdapat pada Isuzu Elf 


El 2016 


NMR 71 HD 6.1, yang selama ini bi- 
asanya dipasang oleh pihak karoseri, 
kini menjadi original eguipment manu- 
facture (OEM) Isuzu untuk menjamin 
kesesuaian, lebih kuat dan lebih tahan 
lama, sehingga customer lebih merasa 
aman dan ekonomis. 


Selain sebagai truk ringan untuk men- 
gangkut hasil bumi dan komoditas-ko- 
moditas lainnya, Isuzu Elf NMR 71 bisa 
juga dijadikan bus penumpang dengan 
kapasitas 25-35 penumpang. Namun, 
Edy mengingatkan bahwa kebutuhan 
untuk bus dan truk tidak sama. “Mua- 
tan bus tidak bisa overload, sementara 
muatan truk bisa overload,” ujarnya. 
Dengan aplikasi bak kayu, Isuzu Elf NMR 
71 mampu mengangkat beban hingga 
8,25 ton. 


Untuk layanan purna jual, pihak IAMI 
menjamin konsumen tidak perlu kha- 
watir Untuk perawatan dan ketersedian 
suku cadang karena Isuzu siap dengan 
215 bengkel resmi Isuzu dan 95 bengkel 
mitra Isuzu, serta 2.331 parts shop yang 
tersebar di 357 kota di seluruh Indone- 
sia. 


27 


Valery Muyard (Presiden Direktur UD Trucks Indonesia) bersama Aloysius Chrisnoadhi (CEO PT. Astra International) saat 


meresmikan acara apresiasi bagi pengemudi di Tol Jakarta-Cikampek KM 39. 


GOING THE EXTRA MILE' 
BERSAMA UD TRUCKS 


UD Trucks memberikan apresiasi kepada para pengemudi 

truk melalui sebuah kampanye dengan tema “Going the Extra 
Mile”. Selain untuk menyemangati para pengemudi, kampa- 
nye ini juga bertujuan untuk membangkitkan kesadaran brand 
UD Trucks di kalangan para pengemudi. 


D Trucks menggelar sebuah 
kampanye dengan mengusung 
tema “Going the Extra Mile” 
bagi para pengemudi truk. 
Acara ini dibuka oleh Valery Muyard 
(Presiden Direktur UD Trucks Indonesia) 
bersama dengan Aloysius Chrisnoadhi 
(CEO PT. Astra International - UD Trucks 
Sales Operation) di rest area KM 39 
ruas jalan tol Jakarta-Cikampek, Rabu 


(20/4/2016), dan akan berakhir di Sura- 


baya pada 20 Mei 2016. Kegiatan kam- 
panye di KM 39 ini berlangsung selama 
tiga hari, 20-22 April. 


“Kami ingin semakin dekat dengan 
para pengemudi dan pelanggan kami 
agar kami bisa memahami kebutuhan 


28 


mereka dan memberikan perangkat 
yang dibutuhkan untuk membuat kin- 
erja mereka lebih baik,” Valery Muyard 
menjelaskan tujuan penyelenggaraan 
kampanye ini. Ia mengklaim UD Trucks 
sebagai produk yang selalu dikenal 
aman, hemat bahan bakar dan tahan 
lama. 


Tahun lalu UD Trucks meluncurkan 
Ouester, truk modern Jepang kelas 
heavy-duty yang dapat menyesuaikan 
dengan sebagian besar persyaratan 
transportasi. Truk ini diklaim mampu 
menjaga konsumsi bahan bakar seefisien 
mungkin, memiliki kapasitas muatan 
yang besar dan daya tahan tinggi. 


MEI 2016 


Menurut Valery, Ouester dibangun de- 
ngan fokus pada keselamatan dengan 
memenuhi standar keamanan tertinggi, 
dan kabin yang telah lulus uji kesela- 
matan saat kecelakaan. Kabin yang 
luas, kursi dengan suspensi udara, serta 
AC standar, menawarkan kenyamanan 
yang tak tertandingi bagi pengemudi 
dan lingkungan yang produktif saat 
mengoperasikan truk. 


Fitur-fitur @uester menawarkan keun- 
tungan besar untuk mendukung efisiensi 
bahan bakar, mulai dari desain kabinnya 
yang aerodinamis, lengkap dengan fitur 
seperti Fuel Coaching System - yang 
mengajarkan pengemudi mengenai cara 
mengemudi yang efektif dengan me- 
manfaatkan torsi tinggi yang tersedia 
pada mesin GH8 dan GH11. 


la menegaskan, kegiatan kampanye ini 
bertujuan untuk menyemangati kembali 
para pengemudi truk, supaya mereka 
dapat mengemban moto “Going the 
Extra Mile”. “Dengan menunjukkan 


ExpokiSeminargikorum|Bisnisi 


1 an Ni 
AL aa Ha 
| 2 Saba | 


ag 


15 max 


2”d INDOPORT EXPO 


» pameranjjasaKenelahuhanam) 4 PIP 
edan Kemaritimamterhesar ad E 
Ce Jadoneteam 


oa DEA CHAN HAPPY 
Hn 


5 PS 
Z sha 
2 
, aa gtap 


z ' & TRADITIONAL GRAND PRICE 
MC : DEWISA MC : NEYSA DANCERS HONDA BEAT POP 


SMESCO CONVENTION CENTER, JAKARTA 
24 - 26 MEI 2016 


Event Management : 


1 
v HIMPUNAN EA 
AHLI PELABUHAN /£ l -. 
CooneswA NDONESIA 
H PELINDO4 INDONESIAN PORT EXPERT ) 
Pelindo III lokomotif Indonesia $ PA —— 


na ASSOCIATION) « 


Valery Muyard melakukan check up 
gratis pada unit UD Trucks salah 
seorang pengemudi. 


perhatian terhadap pengemudi sebagai 
titik interaksi utama, UD Trucks ingin 
menyegarkan kembali brand yang telah 
berada di Indonesia selama lebih dari 
30 tahun,” ucapnya berharap. 


Aloysius Chrisnoadhi menambahkan, UD 
Trucks benar-benar peduli dengan para 
pelanggan juga dengan para pengemudi 
truk-truk mereka. “Kami menempuh upa- 
ya ekstra agar mereka yang memiliki dan 
mengendarai produk-produk kami, juga 
menempuh upaya ekstra bersama kami. 
Ini lebih dari sekadar hubungan bisnis, 

ini adalah kemitraan sejati. Kami ingin 
dekat dengan pengemudi dan pelanggan 
kami, kami ingin dekat dengan kebutuhan 
mereka. Hanya dengan cara itu, UD Trucks 
dapat membantu mengoptimalkan bisnis 
para pelanggan di lini bawah. Dalam jang- 
ka panjang, hal ini akan kembali memban- 
tu pertumbuhan bisnis mereka menjadi 
lebih menguntungkan, dan mudah-muda- 
han pada akhirnya akan berkembang lebih 
pesat lagi,” ungkapnya. 


Untuk memeriahkan kampanye di KM 
39 ini, UD Trucks memboyong Ouester 
GWE 330 6x4T yang dilengkapi dengan 
trailer pameran berfasilitas lengkap 
nan nyaman. Para pengemudi truk 

yang mampir di tempat persinggahan 
keliling ini dilayani oleh 10 orang kru 
profesional yang menjelaskan mengenai 
kiat-kiat mengemudi yang aman dan 
Cara menghemat bahan bakar, sembari 


30 


memperkenalkan brand UD Trucks ke- 
pada para pengemudi itu. 


Perkuat jaringan dealer 


Mengapa para pengemudi yang menjadi 
sasaran utama kampanye ini? Aloysius 
Chrisnoadhi menegaskan bahwa penge- 
mudi memegang peran penting dalam 


mengoperasi sebuah truk. Kunci produk- 


tivitas sebuah truk ada di tangan para 
pengemudi. Mereka juga yang lebih 
mengetahui bagaimana mengoperasikan 
truk dengan aman dan efisien. 


Pengemudi truk merupakan salah satu 
elemen utama yang penting bagi per- 
tumbuhan ekonomi Indonesia, mengi- 
ngat lebih dari 704 kargo di negara ini 
diangkut melalui jalur darat. Kampanye 
ini merupakan upaya dari UD Trucks un- 


MEI 2016 


tuk menunjukkan perhatian dan apre- 
siasi bagi para pengemudi truk. Karena 
sehari-hari berhubungan dengan truk, 
maka pengemudi menjadi titik interaksi 
penting bagi setiap produsen truk. 


Berdasarkan data statistik transportasi 
DKI Jakarta, pada 2014 terjadi sekitar 
6574 kecelakaan di Indonesia. Hal ini 
menunjukkan bahwa tugas seorang 
pengemudi truk cukup berisiko, karena 
jalan-jalan di Indonesia masih rawan 
kecelakaan. 


Mengantisipasi lonjakan kecelakaan lal- 
ulintas di jalan raya, Valery Muyard ber- 
harap kampanye ini dapat menyegarkan 
kembali brand UD Trucks di kalangan 
para pengemudi dan lebih menekankan 
nilai inti UD Trucks kepada para penge- 
mudi, yakni “Ultimate Dependability”. 


Sebagai sebuah brand yang sudah lebih 
dari 30 tahun menjelajahi pasar Indone- 
sia, UD Trucks berkomitmen untuk terus 
menjaga kedekatan dengan para penge- 
mudi dan pelanggan. Hal ini dibuktikan 
dengan ekspansi jaringan dealer di 
tanah air yang tengah berlangsung. Se- 
jauh ini sudah ada 39 dealer yang terse- 
bar di seluruh Indonesia. Dealer terbaru 
berada di Surabaya, Jawa Timur, yang 
dibuka pada tahun 2014. 


Selain memperkuat jaringan delaer, UD 
Trucks sudah membangun fasilitas dis- 
tribusi suku cadang yang baru di Balik- 
papan, Kalimantan, yang diresmikan 
November 2014. UD Trucks juga telah 
memperbarui dukungan layanan de- 
ngan peralatan, teknologi, proses serta 
infrastruktur yang modern, guna men- 
dukung eksistensi produk-produknya di 
Indonesia. 


Dengan kehadiran produk yang modern, 
jaringan dealer yang kuat dan dukungan 
layanan purna jual yang mumpuni, UD 
Trucks ingin memastikan pelanggan- 
pelanggannya mendapatkan uptime 
terbaik dan memperoleh produktivitas 
maksimal dari truk-truk Ouester mereka 
di seluruh Indonesia dalam berbagai 
aplikasi. 


“Teknisi terlatih di seluruh jaringan 
siap menjamin bahwa Ouester itu selalu 
berfungsi dan meraih penghasilan serta 
membawa keuntungan bagi pelanggan- 
pelanggan kami,” Valery Muyard meya- 
kinkan. EI 


Lebih Dekat Dengan Tractor 


Head FZ 4928 & FZ 4028 


T Krama Yudha Tiga Berlian Mo- 
P. (KTB) mensosialisasikan dua 

produk terbarunya, Tractor Head 
FZ 4928 dan FZ 4028, kepada para kon- 
sumen setia Mitsubishi Fuso di lima kota 
besar Indonesia (Jabodetabek, Band- 
ung, Semarang, Surabaya dan Medan) 
yang dilaksanakan selama April 2016. 


Menurut Duljatmono, Director of MFTBC 
Marketing Division PT KTB, kegiatan 

ini merupakan sosialisasi varian ter- 
baru Mitsubishi Fuso agar konsumen di 
berbagai daerah dapat mengenal lebih 
dekat dan melihat secara langsung 
produk yang ditawarkan sehingga sema- 
kin yakin dengan kehandalannya. 


Sosialisasi Tractor Head FZ 4928 & FZ 
4028 disambut positif oleh para pen- 
gusaha, karena mereka dapat mengob- 
servasi secara langsung fitur, keung- 
gulan, serta kehandalan produk yang 
ditawarkan dan juga manfaat yang akan 
mereka peroleh. Mereka juga secara 
aktif berdiskusi dengan KTB dan dealer 
mengenai spesifikasi produk dan berb- 
agai aspek layanan pendukung maupun 
pembiayaan. 


FZ Series memiliki sumber tenaga yang 
berasal dari mesin diesel Turbo Inter- 
cooler 6S20 - 6 silinder berkapasitas 
6.373 cc dengan sistem Unitized Injec- 
tion Pump. Memiliki tenaga 280 PS pada 
2.200 rpm dan torsi maksimal 1098 Nm 
pada rentang rpm 1.200-1.600 rpm di- 
padukan dengan sistem transmisi G131- 
9 kecepatan. 


Kehandalan produk ini telah dibuktikan 
langsung oleh para pengemudi yang 
berkesempatan melakukan uji coba 
Tractor Head FZ 4928 & FZ 4028 den- 
gan membawa muatan maksimal dan 
mampu melibas tanjakan Pancong di 
Lampung yang terkenal ekstrim itu. 
Mereka menyatakan sangat puas dengan 
performanya, terlebih lagi konsumsi 
bahan bakarnya sangat efisien serta ru- 
ang kabin yang nyaman. Mereka sangat 
merekomendasikan perusahaannya un- 


EZAGJ2H 


280 PS “6x4 » Tractor Head 


Duljatmono, Director of MFTBC 
Marketing Division PT KTB. 


tuk memilih Tractor Head FZ 4928 & FZ 
4028 sebagai armada bisnisnya. 


Rekomendasi itu sejalan dengan empat 
alasan mengapa harus memilih Trac- 
tor Head FZ 4928 & FZ 4028 yaitu: (1) 
Bertenaga dan handal di tanjakan, 

(2) Irit dan ekonomis dengan muatan 
maksimal, (3) Modern, nyaman dan 
aman dikendarai, dan (4) Mudah per- 
awatan dan efisien. 


FUSO 


ka pa 3 


280 PS «Ax2“ Tractor Hoad 


Pada kesempatan tersebut authorized 
distributor kendaraan Mitsubishi di In- 
donesia ini juga memperkenalkan tiga 
pilar pelayanan kepada konsumen. Per- 
tama, zero down time, yaitu layanan 
after sales service yang memberikan 
perawatan/perbaikan kendaraan tanpa 
mengurangi waktu operasional kendara- 
an konsumen, karena layanan ini didu- 
kung fasilitas Truck Center yang berop- 
erasi selama 24 jam setiap harinya. 


Kedua, life cycle business value, di- 
mana KTB memberikan line-up produk 
yang sesuai dengan kebutuhan kon- 
sumen apapun jenis usahanya. Ketiga, 
customer's business consultant, dimana 
KTB secara aktif membangun hubungan 
serta komunikasi langsung dengan kon- 
sumen untuk memberikan solusi terbaik 
bagi bisnis konsumen. HI 


NAM EOVIPMENTINDONESIA MC) 


DEALER TERBAIK TATA MOTORS 


ata Motors Distribusi Indonesia 
Ye. Agen Pemegang Merek (APM) 

Tata Motors di Indonesia, menga- 
nugerahkan penghargaan Dealer Terbaik 
kepada PT Terang Utama Abadi (Tata Tu- 
lungagung). Penghargaan diberikan di Ja- 
karta, Rabu (20/4) dalam acara bertajuk 
3rd Annual Dealer Conference of Tata Mo- 
tors 2016. 


Tata Tulungagung telah menorehkan hasil 
yang gemilang atas penilaian yang melipu- 
ti kinerja penjualan, pelayanan dan ope- 
rasional secara menyeluruh. 


“Tata Tulungagung, merupakan mitra dea- 
ler TMDI yang ke-15 yang sangat pesat 
perkembangannya. Kinerjanya telah me- 
nginsipirasi dan memotivasi ke 20 dealer 


UNITED TRACTORS MAKIN FOKUS 
GARAP BISNIS TRANSPORTASI 


ejolak industri tambang yang 
G berkepanjangan mendorong anak 

usaha PT United Tractors Tbk (UT), 
PT United Tractors Pandu Engineering 
(UTE), makin fokus menggarap peluang 
bisnis di sektor transportasi, khususnya 
sarana angkutan penumpang dan barang. 
Prospeknya semakin menjanjikan seiring 
dengan terus meningkatnya kebutuhan sa- 
rana transportasi, seperti bus-bus TransJa- 
karta dan operator bus lainnya. 


Berbicara di sela-sela Rapat Umum Peme- 
gang Saham (RUPS) PT United Tractors Tbk, 
Senin (25/4/2016), Direktur UT, Loudy Ir- 
wanto Ellias, dilansir dari wartaekonomi. 
co.id, mengatakan bahwa melemahnya 
sektor pertambangan membuat pihaknya 
mencari jalan keluar dengan menjajaki 
peluang bisnis di bidang lain. 


UT merupakan distributor tunggal untuk 
Scania dan UD Trucks. Perusahaan yang 


32 


EOUIPMENT INDONESIA 


dikenal sebagai distributor tunggal alat 
berat/konstruksi merk Komatsu ini sudah 
menjalin kerja sama dengan berbagai pihak 
untuk mensuplai beragam jenis kendaraan 
transportasi massal, seperti TransJakarta. 


Menurut Loudy saat ini sekitar 106 unit 
Scania sudah on road. Tahun lalu pihaknya 
telah menyerahkan 20 unit bus untuk Tran- 
sJakarta, dan awal tahun ini sebanyak 30 
unit. Termasuk untuk operator bus Mayas- 
ari sebanyak 56 unit. Rencananya Mayasari 
akan membeli kembali produk Scania, dan 
telah melakukan pemasanan sebanyak 110 
unit bus bermesin Diesel. 


Untuk menjamin kelancaran operasi bus- 
bus ini, UT sudah menyediakan layanan 
purna jual berupa service dan jaminan 
ketersediaan suku cadang. Juga tersedia 
service mobile yang dapat dipanggil saat 
bus mengalami masalah di tengah jalan. 


PT United Tractors Pandu Engineering se- 


MEI 2016 


lain Tata Motors. TMDI sebagai APM akan 
terus mendukung kinerja seluruh dealer 
untuk memastikan terwujudnya kepuasan 
konsumen di berbagai lini,” ujar Biswadev 
Sengupta, President Direktur TMDI. 


Tata Tulungagung menyabet empat peng- 
hargaan. Sementara dealer dengan pelaya- 
nan purna jual (Customer Care) terbaik di- 
raih oleh dealer Hanata Auto di Surabaya. 


“Hanata Auto adalah salah satu dealer 
pertama Tata Motors di Indonesia. Hanata 
Auto berhasil membuka pasar dan mem- 
bangun animo merek Tata Motors di Su- 
rabaya. Hanata Auto terbaik dalam ber- 
bagai pelayanan purna jual diantaranya 
penyelesaian servis kendaraan yang sesuai 
standar, pengadaan suku cadang dan pen- 
anganan masalah kendaraan konsumen 
yang terselesaikan dengan cepat,” tambah 
Biswadev. 


Acara 3rd Annual Dealer Conference of 
Tata Motors 2016 adalah acara tahunan 
yang diadakan oleh TMDI untuk mengkon- 
solidasi rencana kerja visi dan misi seluruh 
jaringan dealer 3S TMDI di Indonesia.@ 


YOUTUBE.COM 


Uji coba bus TransJakarta Scania. 


lama ini dikenal sebagai perusahaan yang 
bergerak di bidang rekayasa dan pembua- 
tan berbagai komponen alat berat dan 
truk dengan mengusung brand Patria. 
Produk-produknya tersebar di berbagai 
industri seperti pertambangan, perkebu- 
nan dan kehutanan, konstruksi, industrial, 
minyak dan gas (pompa hidrolik) hingga 
pembuatan kapal laut. Menggarap bisnis 
transportasi tidak meninggalkan bisnis inti 
yang menjadi keahlian UTE selama ini. @ 


| ITnfaya Tech, The 4" Indonesia International 
N : n | Agricultural Machinery, Technology 


016 & Services Exhibition 2016 


The INDONESIAS Only Snecialized Trade Shows 
for Agricultural & Forestry Eguipment, Agrochemical, 


Heid in Conjunction: 


ng The Indonesia International 
P! w FORESTECH Forestry Machinery, Eguipment & 
OS 2016. Services Exhibition 2016 


.N 1 The 2" Indonesia International 
imaarichem Agricultural Chemicals, 
g Fertilizer & Pesticide Exhibition 2016 


SUPPORTED BY: 


Association of Indonesia 
Agricultural Machinery 
(ALSINTANI) 


The Ministry of 
Aaniculture Republic 
of Indonesia 


The Ministry of Indonesia BioAgromput 
Industry the Republic — Assocciation (ABI) 
of Indonesia — 


www.inagritech-exhibition.net 


“& Aa 
Sp id 
"ng hi & The 4" Indonesia International Palm Oil 
Ti PALM Machinery, Processing & Technology 


— ASIA Exhibition 2016 


ORGANIZED BY: 


Heavy Eguipment Manutacturer L 
| HINABI | Association Of Indonesia f 174 
(HINABI) ran SA 


Indonesian Heavy 
& GEM INDONESIA 
dak Kana TO KAAN PT. GEMISEN INDONESIA 


Subadrary o/ GEMSEN GROUP 


Info: ((C1021- 54358118. P2) info@gem-indonesia.net 


An International Exhibition of auvipment, 
Supplies, Services, Power, Constructions, Transportation, 
Environmental, Bio Fuel Development, Safety and Security, 


production and sale of energy, infrastructure, construction 


T he 4 2th and maintenance, Management, production and 


consumption, Renewable energy, environmental 

B IKP AP AN companies and other sub-sectors, products and services 

AT: Va Wa for Indonesia's Mining, Oil & Gas and 
AO 2016 Energy Industries. 


3 MIMDONESIA'S 
: YERGY/REVIVALJ 


Tn 


« «. |... 


BOOK SPACE & 


fejiy 


For Further Information 
PT. SINAR EXPO PRIMA 


Il. Kebon Sirih Raya No, 3D, Jakarta Pusat 10340 Indonesi 


A 
2 
v 

4 
" 


970. Fax: #62 21 314 6048 Emali: info@sinarexpoprimao.con 


www.sinarexpoprima.com 


Proudity Supported by Official Partner: Oficlak Comtroener Offucral Forwarder Official Hotel Media Pwtnats 


pra an Ccoxagia TAMBANG 
Oa DG « bwngsca Majene TR man 


Australia 


UNLIMITED 


AND 


INDONESIA 
MINING & ENGINEERING 19 - 21 OCTOBER 2016 


REEDMININGEVENTS #IAKARTA INTERNATIONAL EXPO 
— Ng 
TN 


2 2 AI - tara £ T 
TT gai NP, 3 —mB . "Ja . TTU ai 
»aBAi Ta. va 1 | | | UN - Ir 

IN ' 


- - 25 P NN | 


"#PARTNERING:EOR PRODUCTIVITY,: 
F “INNOVATION: BSE FFICIENCY, —a 


WHY EXHIBIT AT MINING & ENGINEERING INDONESIA KEY STATISTIC 
AND OZMINE 2016? 


MEET WITH INDUSTRY and government mining 
professionals from Indonesia and key ASEAN markets 
DEEPER YOUR UNDERSTANDING of the Indonesian & 
ASEAN mining sectors via delivery of market insights 
from Austrade and prominent local experts 

ESTABLISH AND GROW your company profile and 
strategically promote your products and services in the 
Indonesian and ASEAN markets. 

HAVE THE OPPORTUNITY to capture business in 
Indonesia by showcasing your unigue capability in 
specialist sub-sectors of the mining industry. 

RECEIVE ON-THE-GROUND ASSISTANCE from Austrade 
including tailored advice on operating successfully in 
Indonesia and key ASEAN markets. IP LI 


Book your space now! 


Li 


Indonesia Indonesia (International - China, India, Taiwan) 

Hanung hanindito Audi Mulyantoro Rachmayanti Apriltiana (Maya) 

T:46221 2556 5013 T: 462 21 25565011 T: #62 2556 5009 

E : hanung.haninditofdreedpanorama.com E : audi.mulyantoroffreedpanorarma.com E: rachmayanti.aprilianafdreedpanorama.com 

Singapore, Malaysia Australia, USA, South Africa, New Zealand, Canada, Germany 

Theresa Len Michael McAlister 

T: #6567804592 michael.mcalisteridreedexhibitions.com.au 

E: theresa.lengReedExpo.com.sg "6129422 2572 

miningandengineeringindo.com slab as sabah 
Indonesiaminin i TeNNaNaNNINN 

s g (2 reedpano ama KOUT ME) 1 


| @MElndo2 


BODY BUILDER 


BISNIS KAROSERI, PROSPEKNYA 
BAGUS TAPI MASIH SEPI 


KP 
n 
ge 
w 
g 
r 
m 
3 
d 
: 


Dua contoh bus buatan New Armada. 


(DOK. EI) 


Liem Wan King alias David Herman Jaya adalah Chairman PT New 
Armada —salah sebuah perusahaan karoseri bus dan truk ter- 
kemuka saat ini -menyambut dengan ramah kunjungan Majalah 
Eguipment Indonesia di acara Con-Mine, pameran industri otomo- 
tif dan karoseri yang diselenggarakan Global Expo 29 Maret - 1 April 
2016. Dengan gaya bicaranya yang ceplas ceplos, David bercerita 
banyak mengenai perkembangan industri karoseri dewasa ini. 


KSM EOUIPMENT INDONESIA 


T New Armada dikenal sebagai 
Ps satu pemain utama indus- 

tri karoseri nasional. “Semua 
karoseri kendaraan kami bikin. Kami 
membikin semua tipe karoseri truk, bus 
dan mobil boks, dan berasal dari semua 
merk kendaraan,” tutur David dengan 
senyum sumringah. 


Selain sebagai produsen karoseri, pe- 
rusahaan yang bermarkas di Magelang, 


MEI 2016 


Jawa Tengah, dan sudah berdiri selama 
42 tahun ini kini merupakan mitra ATPM 
dan menjadi pemasok puluhan kompo- 
nen mobil dari berbagai merek, seperti 
pintu mobil beserta pelapisnya, panel, 
kap mesin, bodi mobil, dan lain-lain. 
Untuk produk karoseri, volume produk- 
sinya sekitar 200 unit per bulan untuk 
bus ukuran besar. Sedangkan untuk truk 
jumlahnya mencapai sekitar 300 unit. 


Menurutnya, dari sisi komersial, New 
Armada lebih banyak memproduksi 
karoseri kendaraan untuk keperlukan 
khusus , seperti bus, angkutan kota, 
dump truck, mobil boks, mobil roti, 
ambulan, mobil puskesmas keliling, mo- 
bil pemadam kebakaran, mobil sampah. 
Perusahaan ini juga pernah membuat 
molen semen dan box carrier. 


Salah satu produk andalan New Armada 
yang dipajang di arena pameran kali 

ini adalah Mercy double decker, sebuah 
kendaraan penumpang untuk operasi 
dalam kota, yang menyedot perhatian 
banyak pengunjung. David menegaskan, 
perusahaannya mengerjakan karoseri 
kendaraan merek apa saja. “Tergan- 
tung customer. Kami bisa mengerjakan 
semuanya. Jadi, kami tidak terikat den- 
gan merek-merek tertentu,” tukasnya. 
Namun, New Armada tidak membuat 
karoseri untuk kendaraan-kendaraan 
standar karena perusahaan-perusahaan 
ATPM sudah membuat sendiri. 


Salah satu isu hangat dalam pengem- 
bangan industri karoseri nasional de- 
wasa ini adalah peningkatan jumlah 
konten lokal. Kementerian Perindustri- 
an mendorong perusahaan-perusahaan 
karoseri nasional untuk meningkatkan 
local content pada produk-produk 
mereka. Merespons tuntutan itu, David 
langsung menunjuk beberapa produk 
New Armada yang dipajang di pameran 
itu. “Lihat saja bus ini! Alumuniniumnya 
buatan perusahaan lokal, demikian juga 


karetnya. Sementara kacanya dari Dia- 
mond,” tukasnya sembari mengumbar 
senyum. 


Hal tersebut sejalan dengan keten- 
tuan Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang 
mensyaratkan pemakaian produk dalam 
negeri. Salah satu syarat penting yang 
harus dipenuhi adalah kandungan lokal- 
nya harus tinggi. 


“Saya cinta produk Indonesia, dan kan- 
dungan lokal pada produk-produk kami 
sudah tinggi, hingga 70 persen,” tandas 
David. Namun, ia mengakui beberapa 
komponen, termasuk engine, masih 
diimpor. Dia menyebutkan industri 
logam kita yang masih join dengan 
(perusahaan-perusahaan) Jepang (Nip- 
pon Steel) dan Korea. Menurut David, 
di dunia ini memang tidak ada negara 
atau perusahaan yang mensuplai sendiri 
semua kebutuhannya. 


David mengatakan pihaknya tidak 
keberataan untuk membuat produk- 


produk karoseri seperti yang disyarat- 
kan pemerintah (LKPP). “New Armada 
gak masalah. Kami mampu, asalkan 
seluruh volume produksinya dibeli 
Pemerintah,” ujarnya sembari mengin- 
gatkan bahwa pabrikan-pabrikan lokal 
sebenarnya sudah mampu, tapi terben- 
tur dengan persoalan pasar dan brand 
yang disebutnya sebagai kendala besar 
di bisnis otomotif saat ini. 


“Kalau dipasarkan ke luar negeri, kami 
masih mengalami kendala. Komponen- 
komponen yang diimpor masih ada yang 
terkena bea masuk. Totaol biaya yang 
dikeluarkan masih kalah dari Cina,” 

ia mengemukakan alasan mengapa 
perusahaan-perusahaan karoseri lokal 
tak kunjung melakukan ekspor. “Pada- 
hal kualitas mobil kita lebih bagus,” 
imbuhnya. 


Dari segi prospek, ia melanjutkan, 
bisnis karoseri nasional cukup menjan- 
jikan. Namun, kondisinya saat ini sepi. 
“Pemerintah memang sedang mendo- 
rong pertumbuhan ekonomi. Namun, 


David Herman Jaya, Chairman PT New Armada (kanan) bersama timnya. 


MEI 2016 


banyak pihak lagi puyeng. Angkutan 
taksi sepi. Angkutan antar-kota sepi. 
Transaksi luar negeri juga sedang sepi. 
Kalau saya bilang ramai, malah lucu,” 
ucap pria kelahiran Magelang, 5 Maret 
1952 ini setengah tertawa melukiskan 
kondisi bisnis saat ini. 


Dia mencontohkan Pemerintah Propinsi 
DKI Jakarta yang, katanya, memerlukan 
4000 unit bus, tetapi sampai sampai saat 
ini baru beberapa yang dipenuhi. “Kita 
doakan supaya semua rencana pemerin- 
tah dapat berjalan bagus, sehingga order 
bisnis karoseri juga bagus. Kalau pro- 
gramnya konsisten, masa depan bisnis 
karoseri bagus,” ucapnya berharap. 


Luas area pabrik New Armada di 
Magelang mencapai 30 hektar. Den- 
gan dukungan fasilitas produksi yang 
modern dan sekitar sekitar 2000-an 
karyawan, David mengatakan pabrik itu 
memiliki kapasitas produksi yang besar 
sehingga mampu memenuhi kebutuhan 
karoseri para pelanggannya baik di 
pasar nasional maupun ekspor. El 


37 


Laksana, Produsen Spesialis Karoseri Bus 


Sea EGA 


Dua contoh produk karoseri Laksana. 


alau Anda pengguna moda trans- 
Kes busway di Jakarta, Anda 

pasti tak asing lagi dengan kehadi- 
ran armada bus-bus baru yang karoser- 
inya dibikin PT Laksana. Perusahaan asal 
Semarang, Jawa Tengah ini berkontribusi 
terhadap pembuatan beberapa unit bus- 
way yang beroperasi di wilayah DKI Jakar- 
ta. Pada 2015, Laksana berhasil menger- 
jakan 350 unit pesanan produk karoseri 
dari pemerintah. Bahkan produk-produk 
pabrikan ini sudah diekspor ke Kepulauan 
Fiji. 


“Kapasitas produksi pabrik kami menca- 
pai sekitar 1000 unit bus per tahun,” tu- 
turnya Werry Yulianto, manajer pemasa- 
ran PT Laksana saat disambangi Majalah 
Eguipment Indonesia di sela-sela sebuah 
pameran akhir Maret 2016. Produk- 
produk besutan Laksana, dia melanjut- 
kan, memenuhi dan bahkan melampau 
himbauan Kementerian Perindustrian 
mengenai peningkatan kandungan lokal, 
yakni mencapai 50-60 persen. 


PT Laksana mengerjakan macam-macam 
produk karoseri seperti All New Nucleus 
untuk Medium Citybus, All New Tourista 
untuk Medium Touring Coach, All New 
Legacy untuk Luxury Touring Coach, dan 
City Line 2 untuk keperluan bus mutti- 


38 


guna bus di bandara maupun citybus. 


Pengerjaan per unit memakan waktu 45- 
60 hari. Namun, menurut Werry, laman- 
ya waktu pengerjaan body builder lebih 
ditentukan oleh tipe produk yang diker- 
jakan. “Pengerjaan karoseri truk lebih 
cepat, karena komponen-komponennya 
relatif lebih simpel, dibandingkan den- 
gan karoseri bus dengan komponen-kom- 
ponen yang beragam,” ia menjelaskan. 


Berbicara mengenai prospek bisnis 
karoseri saat ini, Werry menyatakan 


Werry Yulianto, 
Manajer 
Pemasaran PT 
Laksana. 


MEI 2016 


optimistis cerah. Dengan membuka diri 
terhadap semua merk kendaraan, dia 
mengklaim, Laksana bisa mengerjakan 
semua kebutuhan pelanggan. Apa- 
lagi Laksana sudah memiliki sertifikasi 
merknya masing-masing. Alhasil, hingga 
Juni 2016, order pengerjaan body build- 
er PT Laksana sudah fully booked. “Ka- 
lau ada order berikutnya, baru dilayani 
sesudah itu,” imbuh Werry. 


Namun, ada kekecualian untuk order 
dari pihak pemerintah. Pengerjaan or- 
der dari pemerintah, baik truk maupun 
bus, tetapi dilakukan meski pesanan su- 
dah penuh. Werry beralasan, PT Laksana 
memiliki dua line produksi, dan penger- 
jaan order-order dari pemerintah punya 
skedul operasional sendiri. Apalagi order 
dari Pemerintah saat ini bisa langsung 
masuk melalui LKPP dan tak perlu di- 
tenderkan lagi. “Semua sudah transpar- 
an sekarang,” tukasnya. 


PT Laksana merintis bisnisnya sejak 
1967. Berawal dari sebuah toko mesin 
otomotif, pada tahun 80-an Laksana 
menggeluti bisnis body builder dengan 
membuat karoseri. Hingga kini, menurut 
Werry, Laksana dikenal sebagai spesialis 
pembikinan karoseri bus. Memiliki fasili- 
tas pabrik seluas 18 hektar di Ungara, 
sekitar 16 km dari Semarang, perusa- 
haan ini mempekerjakan lebih dari 1000 
karyawan. Mereka terdiri dari tenaga- 
tenaga terlatih yang terampil mengop- 
erasikan mesin-mesin CNC, berbagai 
peralatan modern, dan permesinan un- 
tuk keperluan pembikinan karoseri se- 
cara canggih.@ 


DOK. EI 


www garmatyran C9 


MRF Suplai Ban Baru 
Hingga Vulkanisir 


pa yang menjadi concern Anda 
saat memilih ban untuk truk 
on-road maupun off-road? 
Jawaban atas pertanyaan itu 
bisa saja beragam. Ada orang yang 
terikat pada merk tertentu. Yang lain 
lebih mengutamakan mutu. Ada pula 
yang mengedepankan masa pakai yang 
lebih lama, biaya perawatan yang 
lebih murah, dan sebagainya. Tetapi 
karena diperlukan untuk bekerja, maka 
ban-ban yang ideal untuk kendaraan- 


kendaraan tersebut adalah perpaduan 
dari semuanya itu, yakni yang bermutu 
tinggi, dengan usia pakai yang lebih 
lama dan biaya perawatannya lebih 
efisien. 


Salah satu merk ban yang diklaim 
memenuhi kriteria tersebut adalah 
MRF (Madras Rubber Factory). MRF 
merupakan produsen ban yang mengu- 
tamakan kualitas serta terdepan dalam 
teknologinya. Menggarap pasar Indone- 


MEI 2016 


Be | T hun 


Sugih Sutjiono, direktur 
PT Enrich Solutions 


sia, produk-produk asal India ini mulai 
digunakan pada kendaraan-kendaraan 
heavy duty, termasuk di industri log- 
ging. Digunakan pertama kali di daerah 
Pekanbaru, Riau, kemudian merambah 
ke pasar batubara, baru disusul bisnis 
ekspedisi. 


“Untuk pasar Indonesia, kami lebih 

banyak bermain di segmen truk, baik 
on-road maupun off-road,” kata Sugih 
Sutjiono, direktur PT Enrich Solutions 


39 


Ban MRF untuk otomotif. 


yang ditemui di sela-sela sebuah acara 
pameran di Jakarta awal April lalu. 

la mengatakan, testimoni dari para 
pelanggan di berbagai sektor usaha 
tersebut sangat membantu pemasaran 
ban-ban MRF tersebut. 


MRF sebenarnya memproduksi berma- 
Cam-macam jenis ban, termasuk yang 
digunakan untuk kendaraan roda tiga 
Bajaj dan sepeda motor merek Bajaj, 
atau KTM di Eropa, dan pesawat ter- 
bang Sukhoi asal Rusia. “Cuma perusa- 
haan kami memasarkannya di Indonesia 
hanya untuk segmen truk dan alat be- 
rat,” ujar Sugih. 


Jenis-jenis ban MRF untuk aplikasi truk 
dan alat berat pun beragam. Ia men- 


40 MEI 2016 


contohkan ban Musclerok Widebase, 
Grader, dan Compactor untuk dipakai 
pada alat-alat berat. Sementara untuk 
heavy duty truck tersedia Musclerok 
Special Service Truck dan Industrial, se- 
lain ban-ban jenis lain untuk truk-truk 
yang ukuran CC-nya lebih kecil. 


“Segmen konsumen kami adalah komer- 
sial. Mereka membeli ban-ban MRF un- 
tuk bekerja. Mereka lebih mengutamak- 
an performanya. Kalau untuk dipakai 
pribadi, orang-orang cenderung lebih 
melihat mereknya. Kami mendapat 
banyak testimoni yang positif mengenai 
penggunaan produk-produk MRF ini,” 
ungkapnya. 


Secara persentase, Sugih mengakui, 
jumlah penjualan ban MRF untuk 
kendaraan-kendaraan heavy duty belum 
banyak. Dia beralasan, segmen yang 
disasar produk-produk ini memang san- 
gat spesifik. Jumlah penjualannya tak 
sebanding dengan merek lokal. Walau- 
pun demikian, ia optimistis permintaan 
akan terus meningkat seiring dengan 
banyaknya testimoni positif dari para 
pelanggan. Apalagi perusahaan yang 
menjadi distributor utama MRF ini su- 
dah membangun jaringan dealer yang 
luas di berbagai belahan Indonesia. 


Sugih mengatakan, produk-produk MRF 
ini memposisikan dirinya sebagai ban 
pengganti dengan lebih fokus meng- 
garap aftermarket. Sejauh ini ban-ban 
MRF belum bisa masuk ke produk OEM. 
Tetapi dia menjamin pabrikan asal 
India ini membuat produk-produk ban 
yang kualitasnya tidak kalah dengan 
produk-produk OEM. “Biarlah kalangan 
konsumen yang akan menilai nantinya, 
ban-ban manakah yang paling irit dan 
paling awet,” ujarnya meyakinkan. 


Tuntutan pemakaian ban pada setiap 
industri tidak sama. Di sektor tambang, 
pada prinsipnya, yang menjadi indika- 
tornya adalah jumlah jam pemakaian, 
dan sudah ada SOP (sistem operasional 
prosedur). Aturan mainnya agak ketat 
sesuai dengan tuntutan industrinya. 
Sedangkan di sektor angkutan jalan 
raya, yang menjadi patokannya adalah 
jumlah kilometer jarak yang ditempuh. 


Bagaimana dengan ban-ban MRF? 


In-Conjuction With: 


INDONESIA 


OIL & GAS 


, TECHNOLOGY 
BR BE aram 


23-25 AUgusI 2010 


Sswiss-Belhotel Harbour Bay 
Balam, Indonesia 


www.batam-marine.com 


/ 


kera 222 ra) 


ET - 


“Produk-produk MRF umumnya diukur berdasarkan 
kilometer. Silahkan para pelanggan untuk mencoba 
terlebih dahulu. Biarlah mereka merasakan perfor- 
manya dan kemudian memberikan testimoni,” kata 
Sugih seraya menambahkan bahwa PT Enrich Solu- 
tions menjual mulai dari ban baru hingga ban-ban 
vulkanisir. 


Dia mencontohkan pemakaian ban-ban MRF di 
perkebunan kelapa sawit, baik untuk traktor- 
traktor pertanian maupun truk. Produk-produk ini 
juga sudah merambah hingga Papua, yang medan 
kerjanya lebih sulit. Ia mengklaim, dari 10 truk 
yang beroperasi di sana saat ini, terdapat 6-7 truk 
yang memakai ban MRF. 


Dalam pengembangan pasar produk-produk MRF di 
tanah air, PT Enrich Solutions membentuk empat 
divisi: divisi pemasaran, divisi technical support, 
dan divisi retread. Tim technical support meme- 
riksa kondisi produk, melakukan analisis pemakaian 
hingga memberikan advis. Sementara divisi retread 


—r 


| 


N 
£ YA 


Ban MRF yang digunakan pada traktor pertanian. 


Cp FOUIPMENTINDONESIA MSM 


mi ena ai 


khusus menyediakan ban-ban vulkanisir. 


Pendekatan tersebut diperlukan sesuai dengan tun- 
tutan pasar. Sugih mengingatkan, truk-truk on-road 
di Indonesia seringkali overload dalam memung- 
gah muatan, bahkan kadar overload-nya tergolong 
parah. Ini menyebabkan ban lekas rusak. Kondisi 
ini berbeda dengan kebiasaan truk-truk di sektor 
tambang yang jarang overload karena pengaturan- 
nya jelas. Tim technical support membantu para 
pelanggan mendapatkan dan menggunakan ban-ban 
yang sesuai dengan tuntutan aplikasi mereka. Ka- 
lau mereka memerlukan ban-ban vulkanisir, peru- 
sahaan ini juga memiliki divisi sendiri yang menye- 
diakan produk-produk jenis tersebut. 


Dengan dukungan jaringan bisnis yang jumlahnya 
sudah lebih dari 50 dealer yang tersebar di berba- 
gai belahan Indonesia, Sugih yakin PT Enrich Solu- 
tions mampu membesarkan produk-produk MRF di 
tanah air. EJ 


Be let ulu ot Ne Ol Liat Deni 0 (BET ot D2 Lo Lada 


DOK. EI 


TECHNOLOGY 


Investasi Teknologi Digital Dorong 
Pertumbuhan Bisnis Industri Migas 


ASEAN sudah berinvestasi dengan teknologi digital. Dalam 
kurun waktu 3-5 tahun ke depan perusahaan-perusahaan itu 
akan berinvestasi dalam teknologi digital. 


5 ebagian besar perusahaan minyak dan gas dunia dan kawasan 


Demikian kesimpulan studi terbaru yang dirilis PT Accenture Indo- 
nesia kerja sama dengan Micorsoft Corp. Penelitian dengan tema 
“Digital Trends & Technology Survey in the Oil & Gas Industry” 
ini dilaksanakan Januari 2016 terhadap 250 perusahaan minyak 
dan gas dunia dan Asia Pasifik yang dilakukan oleh PennEnergy 
Research dalam kemitraan Oil and Gas Jurnal. 


“Kemampuan pengambilan keputusan lebih yang diperoleh dari 
investasi tersebut juga membantu perusahaan untuk memper- 
siapkan diri terhadap pertumbuhan di masa depan dan menjadi 
perusahaan berkinerja tinggi dengan area bisnis dan sumber 
pendapatan baru serta memberikan pengalaman yang belum di- 
rasakan sebelumnya oleh pelanggan,” ungkap Country Managing 
Director Accenture Indonesia, Neneng Goenadi, dalam jumpa 
pers beberapa waktu lalu di Jakarta. 


Menurut Neneng, temuan survey itu menunjukkan perkembangan 
yang menarik di kawasan ASEAN di mana industri minyak dan gas 
menggunakan teknologi digital untuk membantu mereka meraih 
keuntungan yang kompetitif dan memberikan efisiensi biaya dalam 
menghadapi tantangan ekonomi dan industri saat ini. 


Dia menyebut tiga poin penting mengapa perusahaan minyak dan 
gas tertarik untuk berinvestasi dengan tekonologi digital. Pertama, 
investasi dengan menggunakan teknologi digital dapat menekan 
biaya, keputusan juga bisa lebih cepat diambil dan bisa mening- 
katkan produktivitas. Ini sangat dibutuhkan di tengah harga minyak 
dunia yang terus tergerus belakangan ini. 


Lebih dari setengah (53 4) mengatakan, teknologi digital telah 
memberikan nilai yang cukup signifikan bagi bisnis mereka. Pen- 
gurangan biaya dinilai sebagai tantangan terbesar yang dapat 
diatasi oleh teknologi digital ini. Selain itu, 56 persen responden 
melaporkan bahwa manfaat terbesar yang diperoleh dari teknolo- 
gi digital adalah kecepatan membuat keputusan yang lebih baik. 
Sementara salah satu hambatan terbesar untuk mewujudkan 
nilai adalah kurangnya strategi bisnis yang jelas, bukan karena 
teknologinya. 


Kedua, perusahaan-perusahaan minyak dan gas dalam tiga ta- 
hun ke depan, minimum sama atau lebih, akan berinvestasi di 
teknolgi digital. Delapa puluh persen dari mereka berencana 
untuk berinvestasi paling tidak sama (305), lebih besar (365), 
atau lebih besar (144) di bidang teknologi digital dibandingkan 
dengan jumlah yang mereka investasikan sekarang. Berlanjutnya 
investasi teknologi digital didorong oleh keyakinan responden 
bahwa teknologi digital dapat membantu mereka menciptakan 
organisasi yang lebih efisien dan cerdas. 


Ketiga, untuk merealisasikan manfaat maksimal teknologi digi- 
tal, perusahaan harus meningkatkan kapabilitas internalnya se- 
hingga bisa memudahkan hasilnya dengan baik. Menurut Neneng, 
investasi digital saat ini lebih fokus pada mobilitas, dengan ham- 


Neneng Goenadi dan James Chong saat jumpa pers 
di Jakarta, Kamis (17/3) 


pir 57 responden melaporkan telah menanamkan modalnya di 
teknologi mobile dibandingkan dengan angka tahun lalu, yakni 
4956. 


Temuan berikutnya adalah investasi di Internet of Things (IoT) 
449 tahun ini dibandingkan tahun lalu 254, serta Cloud 384 naik 
87 dibandingkan tahun lalu. Disimpulkan, selama lima tahun ke 
depan, investasi perusahaan diharapkan dapat mengarah ke big 
data dan analitik 389, loT 364, serta mobile 314. 


Sementara itu, dua per tiga (664) responden meyakini analitik se- 
bagai salah satu kemampuan paling penting untuk mengubah pe- 
rusahaan mereka, dan hanya 134 yang merasa kemampuan anali- 
tik perusahaan mereka sudah matang. Kemudian, hampir dua per 
tiga (654) responden berencana untuk menerapkan lebih banyak 
kemampuan analitik dalam tiga tahun ke depan untuk membantu 
memenuhi kebutuhan ini. 


Neneng mengatakan, dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan, 
mayoritas perusahaan minyak dan gas akan terus berinvestasi 
setidaknya dalam jumlah yang sama di bidang teknologi digi- 
tal. Teknologi digital juga bisa menambah nilai bagi perusahaan 
minyak dan gas dengan membantu mengurangi biaya, membuat 
keputusan yang lebih baik dan lebih cepat serta meningkatkan 
produktivitas tenaga kerja. 


Investasi Teknologi digital saat ini, menurutnya lebih fokus pada mo- 
bilitas dan Internet of Things(loT) - dengan analitik dan IOT dipre- 
diksi akan menjadi fokus utama selama 3-5 tahun ke depan. Nah, un- 
tuk memaksimalkan investasi mereka di bidang analitik, perusahaan 
perlu meningkatkan maturity curve mereka. 


Kelima, ketergantungan pada cloud untuk mengaktifkan teknolo- 
gi digital akan meningkat. 


James Chong, Senior Manager dan pemimpin bisnis digital dan In- 
ternet of Things (IOT) dari sektor sumber daya alam (resources) 
di Accenture ASEAN menjelaskan, dengan menggunakan teknologi 
digital perusahaan minyak dan gas bisa lebih mudah mengetahui 
keberadaan resourcesnya, bisa lebih cepat ambil keputusan di la- 
pangan dan pasti terjadi cost reduction yang cukup signifikan. @ 


MEI 2016 Entang. 43 


PANORAMA 


TKDN Capai 409, Industri Alat Berat 
Otomatis Masuk E-Catalog Pemerintah 


rodusen-produsen alat berat Indo- 
nesia sedikit bernapas lega lantaran 
Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf 
Kalla serius mendukung pertum- 
buhan industri dalam negeri dengan men- 
dorong peningkatan penggunaan produk- 
produk alat berat nasional untuk penger- 
jaan berbagai proyek pemerintah dengan 
syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri 
(TKDN) mencapai 40 persen. Hal itu diung- 
kapkan Direktur Industri Permesinan dan 
Mesin Pertanian Kementerian Perindustri- 
an, Arus Gunawan, kepada Majalah Eguip- 
ment Indonesia di Jakarta, Selasa (3/5). 


“Untuk semua perusahaan alat berat 
dalam negeri yang sudah memenuhi krite- 
ria TKDN di atas 40 persen otomatis masuk 
dalam e-catalog pemerintah,” kata pria 
yang akrab disapa Arus ini. 


“Ya, otomatis. Otomatis, dengan sistem 
pengadaan yang cukup praktis, cukup le- 
gal, cukup mudah untuk diimplementasi- 
kan. Pemerintah akan merekomendasikan 
semua perusahaan yang telah memenuhi 
kriteria TKDN di atas 40 persen itu nanti 
untuk masuk dalam e-catalog.” 


Nantinya, ia melanjutkan, dalam sistem 
pengadaannya, semua produk alat berat 
yang sudah diproduksi di dalam negeri den- 
gan kriteria kandungan lokal di atas 404 
dimasukkan di dalam e-catalog. Pemer- 
intah melalui Kementiran PUPR maupun 
Pemda-Pemda di seluruh Indonesia tinggal 
mengambil dari e-catalog tersebut. Jadi 
sistem pengadaanya seperti pengadaan 
barang dan jasa, dan itu cukup banyak. 


Ada dua langkah yang ditempuh pemerintah 
untuk mewujud program ini. Langkah per- 
tama adalah memberikan porsi atau kontri- 
busi lebih besar pada dana-dana pemerin- 
tah, khususnya di PUPR dan Pemda-Pemda 
di seluruh Indonesia, untuk menggunakan 
produk dalam negeri. Caranya adalah den- 
gan membenahi prosedur pengadaan lewat 
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaaan Ba- 
rang/ Jasa Pemerintah). “Kalau sudah diter- 
ima LKPP, mekanismenya menjadi seperti 
pembelian mobil dinas yang ada di setiap 
kementrian/lembaga,” imbuhnya. 


Langkah yang kedua adalah menghim- 
bau kalangan swasta untuk menggunakan 


44 


EOUIPMENT INDONESIA 


Produk-produk alat berat Sumitomo yang diproduksi di Karawang, Jawa Barat. 


produk yang sudah ada di Indonesia, teru- 
tama yang tergabung di dalam asosiasi 
produsen alat berat Indonesia (HINABI). 


Arus mengatakan, komitmen pemerintah 
untuk meningkatkan penggunaan produk 
dalam negeri melalui program P3DN di- 
kukuhkan lewat MoU antara Kemenperin 
dengan BPKP dengan tema “Pengawasan 
Pelaksanaan Program Peningkatan Peng- 
gunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di 
Istana Wapres beberapa waktu lalu dan di- 
saksikan langsung oleh Wapres Jusuf Kalla. 


Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam 
kesempatan itu mengatakan bahwa MoU 
tentang audit penggunaan komponen dalam 
negeri ini menjadi momentum yang baik 
bagi program penggunaan komponen dalam 
negeri karena program tersebut kini memas- 
uki level berikutnya yaitu penegakan aturan. 


“Penggunaan komponen dalam negeri 
dalam rangka mendorong penggunaan 
produk buatan dalam negeri kini tidak 
hanya sekadar himbauan lagi,” tegas Men- 
teri Perindustrian Saleh Husin. 


Audit program P3DN itu dilakukan terhadap 


MEI 2016 


semua instansi pemerintah, BUMN, BUMD, 
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 
(PTNBH) dan Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (KKKS) sebagaimana telah diam- 
anatkan oleh Undang Undang Nomor 3 Ta- 
hun 2014 tentang Perindustrian, Instruksi 
Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta 
Peraturan Menteri Perindustrian No. 2 dan 
No. 3 Tahun 2014. 


Pemerintah mengharapkan, kebijakan ini 
mampu mendorong geliat industri dalam 
negeri pada saat pelambatan ekonomi 
global yang juga berdampak pada kin- 
erja ekspor produk industri. Pada periode 
Januari-Mei 2015, ekspor produk industri 
sebesar USD45,42 miliar atau turun sebe- 
sar 6,744 dibandingkan periode yang sama 
tahun 2014 sebesar USD48,70 miliar. 


Ekspor produk industri ini memberikan 
kontribusi sebesar 70,199 dari total ek- 
spor nasional periode Januari-Mei 2015 
yang sebesar USD64,72 miliar. Sementara 
itu, pertumbuhan industri pengolahan 
non-migas pada Triwulan II 2015 menca- 
pai 5,279, lebih tinggi dari pertumbuhan 


Arus Gunawan, Direktur Industri 
Permesinan dan Mesin Pertanian 
Kementerian Perindustrian. 


ekonomi (PDB) pada periode yang sama 
sebesar 4,674. Kontribusi industri pengo- 
lahan non-migas terhadap PDB pun tetap 
yang tertinggi yaitu 18,175. 


Menurut Menperin, melalui pelaksanaan 
program P3DN, pasar dalam negeri In- 
donesia yang besar dapat menjadi katup 
penyelamat bagi industri dalam negeri di 
tengah lesunya pasar ekspor global. “Jadi, 
program P3DN merupakan salah satu ben- 
tuk keberpihakan pemerintah kepada in- 
dustri dalam negeri,” kata Saleh Husin. 


Apalagi penggunaan produk dalam negeri 
di dalam belanja pemerintah sangat po- 
tensial mendongkrak kinerja industri na- 
sional, mengingat alokasi belanja modal 
pemerintah pusat pada Anggaran Pendapa- 
tan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 


Barisan excavator Hitachi buatan pabrik 
Indonesia di kawasan Cibitung, Jawa Barat. 


mencapai Rp290 triliun atau 14,224 dari 
total anggaran pemerintah pusat. Semen- 
tara itu, kebutuhan belanja modal (Capital 
Expenditure/Capex) seluruh perusahaan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada ta- 
hun 2015 mencapai Rp300 triliun. 


Wapres Jusuf Kalla mengapresiasi langkah 
Kemenperin dan BPKP ini sebagai upaya 
konkret menggerakkan industri dalam neg- 
eri. “Ini pada akhirnya dapat meningkat- 
kan daya saing produk dalam negeri serta 
memperkuat penguasaan pasar domestik,” 
ujarnya. 


Program P3DN juga diakui sebagai salah 
satu pemicu tercapainya pertumbuhan 
ekonomi yang mampu mendorong ke- 
mandirian bangsa sesuai dengan spirit 
Nawa Cita yang dicetuskan pemerintahan 
Jokowi-JK. Selain itu, sebagai salah satu 
program guick win pemerintah yang ber- 
potensi memberikan kontribusi nyata bagi 
perekonomian nasional. 


Diperketat 


Perusahaan-perusahaan produsen alat be- 
rat melalui HINABI sudah lama mendesak 
pemerintah agar memperketat pember- 
lakuan tingkat kandungan dalam negeri 
agar kapasitas produksi industri nasional 
dapat dioptimalkan. Ketua HINABI Jamalu- 
din mengatakan, berjalannya proyek- 
proyek pemerintah di bidang infrastruktur 


MEI 2016 


tidak akan berpengaruh signifikan bagi 
produsen lokal jika pemberlakuan ting- 
kat kandungan dalam negeri (TKDN) tidak 
ketat. 


“Selama ini belum berjalan maksimal 
mungkin karena baru mulai. Kondisinya 
sekarang, meskipun ada aturan TKDN, di 
procurement mereka kan tetap cari har- 
ga termurah. Ini yang harus diperhatikan 
betul oleh pemerintah,” ujarnya beberapa 
waktu lalu seusai bertemu Presiden Joko 
Widodo. 


Dia mengatakan, sekalipun dalam proyek 
pemerintah, produk buatan dalam negeri 
masih kalah bersaing dengan produk im- 
por yang lebih murah, baik produk baru 
maupun produk bekas. Hal ini dikhawat- 
irkan akan membuat produsen lokal tidak 
mendapat porsi yang besar dalam realisasi 
proyek pemerintah. 


Saat ini, kapasitas terpasang industri alat 
berat lokal mencapai 10.000 unit per ta- 
hun. Sedangkan penggunaannya per tahun 
hanya berkisar 6.000 unit. 


Dalam pertemuan dengan Presiden Joko 
Widodo,  HINABI menyampaikan agar 
pemerintah dapat membuat kebijakan 
yang bisa mendukung industri alat berat 
lokal bisa memanfaatkan kelebihan kapa- 
sitas terpasang yang saat ini hanya digu- 
nakan berkisar 409. Selain melalui pem- 
berlakuan TKDN, hal tersebut juga bisa 
dicapai dengan pengetatan impor. 


“Kami berharap untuk impor ini memang 
diperketat. Jadi barang-barang yang su- 
dah diproduksi di dalam negeri, kalau bisa 
tidak perlu diimpor lagi,” jelasnya. 


Dalam pertemuan dengan Presiden Joko 
Widodo pertengahan Oktober 2015, HINABI 
mendesak pemerintah mengharmonisasi- 
kan tarif bea masuk produk-produk com- 
pletely built-up (CBU) demi menyelamat- 
kan industri dalam negeri. Selain itu, 
pemerintah diminta meninjau regulasi im- 
por alat berat di tengah kondisi ekonomi 
yang terus melemah saat ini. 


Saat ini terdapat beberapa merk alat be- 
rat konstruksi yang diproduksi di dalam 
negeri, yakni Komatsu, Hitachi, Caterpillar 
dan Sumitomo, khususnya excavator kelas 
10 hingga 30 ton. Dari produk-produk ini, 
ada yang TKDN-nya sampai dengan 505. 
Ini suatu nilai tambah yang justru harus 
didukung oleh pemerintah. Namun, yang 
terjadi saat ini justru sebaliknya. Industri 
ini terkesan dianak-tirikan. BI 


45 


Komatsu Excavator PC 850 SE untuk aplikasi tambang. 


“... 
San 


GoingThettai 


E@UIPMENT INDONESIA 


Ouester, salah satu model andalan UD Trucks yang 


dipasarkan PT United Tractros Tbk. 


UT Umumkan Susunan Dewan 
Komisaris & Direksi Baru 


susunan Dewan Komisaris dan Direksi 

baru untuk masa jabatan 2016-2017 
yang diumumkan dalam Rapat Umum Pe- 
megang Saham Tahunan (“RUPST”) Tahun 
2016 di Grand Ballroom United Tractors, 
Jakarta, Senin (25/4). Di barisan Dewan 
Komisaris, posisi Presiden Komisaris di- 
pegang oleh Prijono Sugiarto dan Da- 
vid Alexander Newbigging sebagai Wakil 
Presiden Komisaris. Duduk sebagai ang- 
gota Komisaris Chiew Sin Cheol dan Djoko 
Pranoto Santoso. Sementara posisi Komisa- 
ris Independen ditempati Anugerah Pekerti 
dan Nanan Soekana. 


P: United Tractors Tbk menetapkan 


Di jajaran Direksi, posisi Presiden Direktur 
tetap dipegang Gidion Hasan dan Loudy 
Irwanto Ellias, Iman Nurwahyu, Iwan 
Hadiantoro, Idot Supriadi dan Fransciscus 
Xaverius Laksana Kesuma masing-masing 
sebagai Direktur. Jabatan Direktur Inde- 
penden ditempati Edhie Sarwono. 


RUPS tersebut juga menyetujui penggunaan 
laba bersih Perseroan sebesar Rp 3,9 trili- 
un. Perseroan akan membagikan dividen tu- 
nai sebesar Rp 2,6 triliun atau Rp 691 setiap 
saham (termasuk di dalamnya dividen inte- 
rim sebesar Rp 251 setiap saham). Dividen 
tersebut telah dibayarkan pada tanggal & 
Oktober 2015, sedangkan sisanya sebesar 
Rp440 setiap saham akan dibayarkan pada 
tanggal 23 Mei 2016. Sedangkan sisanya di- 
bukukan sebagai laba ditahan. 


46 


EOUIPMENT INDONESIA 


Penjualan alat masih turun 


Krisis berkepanjangan di sektor tambang 
semakin berdampak terhadap penjualan 
alat-alat berat/konstruksi yang dipasar- 
kan PT United Tractors Tbk. Dilaporkan, 
penurunannya mencapai 354 atau sebesar 
499 unit dibandingkan periode yang sama 
tahun 2015. Pemicunya adalah penurunan 
permintaan barang-barang modal itu di 
berbagai sektor yang menggunakan alat 
berat. 


Satu-satunya bidang usaha yang masih 
menunjukkan peningkatan permintaan 
alat berat adalah penjualan ke sektor 
konstruksi. Dari total penjualan UT, sektor 
konstruksi menduduki porsi terbesar, yakni 
489, disusul sektor pertambangan 21x, 
sektor kehutanan 169 dan sisanya sebesar 
154 ke sektor perkebunan. 


Meski terjadi penurunan penjualan, mar- 
ket share penjualan unit Komatsu masih 
menjadi market leader alat berat dengan 
pangsa pasar sebear 344 (berdasarkan ri- 
set pasar internal). Sementara pendapa- 
tan Perseroan dari penjualan suku cadang 
dan jasa pemeliharaan alat berat turun 
sebesar 94 menjadi Rp1,4 triliun. 


Total pendapatan perusahaan dari lini bis- 
nis mesin konstruksi juga mencatat penu- 
runan sebesar 134 menjadi sebesar Rp3,4 
triliun dibandingkan Rp3,9 triliun pada tri- 


MEI 2016 


wulan pertama tahun 2015. 


Sedangkan untuk penjualan UD Trucks 
mengalami peningkatan dari 21 unit men- 
jadi 107 unit, sementara penjualan produk 
Scania meningkat dari 110 unit menjadi 
113 unit, yang terutama disebabkan oleh 
meningkatnya permintaan kendaraan un- 
tuk transportasi penumpang dan juga ba- 
rang. 


Dari segi belanja modal, Direktur Utama 
PT United Tractors Tbk, Gidion Hasan, 
mengatakan bahwa hingga kuartal perta- 
ma tahun ini, dana belanja modal yang su- 
dah diserap sebesar USD 30 juta atau seki- 
tar Rp 390 miliar dengan kurs Rp 13.000 
per dolar AS. Sepanjang tahun 2016 ini 
perseroan menganggarkan belanja modal 
pada kisaran 200 juta dolar AS hingga 250 
juta dolar AS. 


“Belanja modal paling banyak dialokasi- 
kan ke Pama (PT Pamapersada Nusantara) 
dan hingga Maret 2016 sudah terpakai 
30 juta dolar AS,” kata Gidion, Senin 
(25/4), seperti dilansir dari tribunnews. 
com. Menurutnya, belanja modal sebesar 
250 juta dolar AS terbilang kecil, dimana 
sebelumnya perseroan menyiapkan dana 
senilai 500 juta dolar AS. Menurunnya 
belanja modal disebabkan karena bisnis 
batubara masih melemah hingga kini, 
yang membuat penjualan alat-alat berat 
menurun. @ 


NN 


du, 


The 6" Indonesia International Shipbuilding, 
INAMARINE) 9shore, Marine Eguipment, Machinery & 


aa KI Services Exhibition 2016 
www.inamarine-exhibition.net 


“The INDONESIAS Largest International , 
Most Influential Maritime Pada Na (Solution 3 


S 
. 


am 


AN na u 


Aa h —. AA NN N Ma 


mann 


Coating & . " Material 
Painting Handling 


Other Series : 


30|November-2Desembers2016 
db 
GrandlCity4ConvexSurabaya 


18220IMAY42016 
J0 Kanayaran, Jakara 


Held in Conjunction: 


k-- The 4" Indonesia International Innconrtinc TN 6" berang Ramen . Adaa an sie International 
( IAWELDING Welding Eguipment and Consumables 21 oating, Paint & Technology Komar) OGISUC arehousing 
PJO16 Material & Services Exhibition 2016 5 Exhibition 2016 Exhibition 2016 


Sr 


SUPPORTED BY: ASSOCIATION SUPPORT MEMBER OF: 


ORGANIZED BY: 


Oey bean (—) | FD & 


Ea 4 
The Ministry of Industry Indonesia Shipbulding & Indonesian Natora Asosiasi Gahvu 
uno @ Ai 
NIAT. . paling ndonesia Wekng G na rtemabona ndonesian Corrosian Indonesian o ate erna 


Info: (C|o21- 54353118 DJ Info@gem-Indonesia.net 


INDUSTRY NEWS 


INTA Bangun PLTU Pertama di Bengkulu 


PT Intraco Penta Tbk (INTA), melalui 
anak perusahaannya, PT. Inta Daya Per- 
kasa, membentuk perusahaan patungan 
dengan Power Construction Corporation 
of China (PCCC Group) untuk mendirikan 
PT Tenaga Listrik Bengkulu (TLB). PLTU 
ini menggunakan sistem Independent 
Power Producer (IPP) yang menindak- 
lanjuti perjanjian jual beli listrik (Power 
Purchase Agreement) dengan PT PLN 
pada 25 November 2015. 


Kerjasama dengan Pelindo II (IPC) men- 
cakup pemanfaatan lahan untuk pem- 
bangunan PLTU dan fasilitas penunjang 
lainnya, kerjasama pengawasan pem- 
bangunan dan pengoperasian fasilitas 
pelabuhan (jetty) bongkar muat ba- 
tubara serta kerjasama pelaksanaan 
pekerjaan bongkar muat batubara untuk 
memasok PLTU. Sementara kerja sama 
dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu 
terkait dengan pembebasan lahan. 


“Kami sangat senang bisa turut mem- 
berikan kontribusi kepada Provinsi 
Bengkulu sebagai bagian dari program 
Pemerintah atas pembangunan pem- 
bangkit listrik 35.000 megawatt dan hal 
ini menunjukkan sinerji swasta dengan 
bekerja sama dengan tiga kekuatan dari 
pemerintah, yaitu PLN, IPC dan Pemer- 
intah Provinsi Bengkulu dalam memban- 
gun Indonesi,” kata Petrus Halim selaku 
Komisaris Utama TLB, dalam rilis yang 
diterima Majalah Eguipment, Selasa 
(19/4), saat penandatanganan Nota Ke- 
sepahaman Bersama (MoU) antara TLB 
dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 
atau IPC, Senin (18/4). Turut menyaksi- 


ANDA sering mendengar ungkapan yang 
menggambarkan suatu kejadian atau ke- 
adaan yang mustahil terjadi? Contohnya, 
“menangkap petir di dalam botol” yang 
menggambarkan suatu hal yang tidak 
mungkin dapat terwujud. Atau, untuk 
melukiskan suatu kondisi di mana pelu- 
ang untuk selamat sangat kecil, orang- 
orang menyebutnya sebagai “bola salju di 
neraka”. Ketika kesal menghadapi orang- 
orang yang tidak mau mendengarkan, 
kita sering menggunakan istilah “seperti 
berbicara dengan tembok”. 


48 


EOUIPMENT INDONESIA 


Penandatangan kerjasama INTA. 


kan penandatanganan MoU tersebut Gu- 
bernur Bengkulu, H. Ridwan Mukti, dan 
Plt. Direktur Utama Pelindo II (Persero), 
Dede R.Martin. 


Petrus yang merupakan Direktur Utama 
INTA ini berharap rencana pembangunan 
PLTU tersebut akan berdampak signifi- 
kan pada sektor ekonomi lain di Provinsi 
Bengkulu. 


Rencana pembangunan Pembangkit Lis- 
trik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar 
batu bara dengan kapasitas 2x100 MW 
ini ditargetkan rampung pada akhir 2019 
guna meningkatkan suplai energi listrik di 
wilayah Sumatera, khususnya Bengkulu. 


Sedangkan total investasi untuk proyek 
ini diperkirakan sekitar USD 360 juta 


GE sendiri melakukan hal-hal yang dianggap 
mustahil setiap hari guna memecahkan bera- 
gam masalah kompleks yang dihadapi dunia. 
Jika Anda sudah menonton seri video Unim- 
possible Mission yang baru saja diluncurkan 
GE, Anda dapat menyaksikan bagaimana 
aksi orang-orang tercerdas di dunia mema- 
tahkan peribahasa-peribahasa di atas. Dan 
kini, GE memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa-mahasiswi Indonesia untuk mem- 
perlihatkan kemampuan mereka! 


Dengan semangat untuk membangkitkan 
budaya kreatif dan inovasi pada generasi 


MEI 2016 


yang akan didukung pendanaan dari 
perbankan dan modal TLB sendiri. 


Tahap awal dalam pengerjaan proyek 
ini adalah pembebasan lahan. Namun, 
menurut Petrus, masalah lahan sudah 
diselesaikan dengan dukungan IPC dan 
Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pihak Pe- 
lindo II memberikan kemudahan akses su- 
plai batu bara sebagai bahan baku peng- 
gerak PLTU dan memberikan sarana lahan 
di lokasi dekat pelabuhan Pulau Baai Kota 
Bengkulu yang dikuasai Pelindo. 


“Kami berharap tahap awal yang baik ini 
ditambah dengan pengalaman INTA grup 
selama lebih dari 45 tahun akan melan- 
carkan jalan penyelesaian proyek PLTU 
pertama di Bengkulu ini,” pungkasnya. 
@ 


GE Luncurkan Kompetisi Unimpossible Missions Antar 


muda, GE bermitra dengan NineSigma serta 
lebih dari 125 universitas teknik terkemuka 
di dunia untuk mengajak mahasiswa unjuk 
gigi di perlombaan tingkat internasional: 
Unimpossible Missions: University Edition. 
GE juga telah mengundang para mahasiswa 
berprestasi dari universitas-universitas ter- 
nama di Indonesia. 


Untuk berpartisipasi, para mahasiswa hanya 
perlu mendaftarkan diri di NineSigma, pilih 
peribahasa yang ada pada guideline dan 
jelaskan solusi yang mereka miliki untuk me- 
matahkan peribahasa tersebut. Peserta akan 


Schneider Electric Sosialisasikan Pengelolaan 
Listrik Berkualitas & Bertanggungjawab 


SCHNEIDER ELECTRIC, perusahaan global 
di bidang pengelolaan energi dan automa- 
si, melakukan serangkaian aktivitas untuk 
mensosialisasikan pentingnya pengelolaan 
listrik yang aman dan bertanggungjawab 
melalui pemilihan produk dan instalasi 
listrik yang berkualitas. Upaya ini meru- 
pakan inisiatif perusahaan untuk memban- 
tu mewujudkan kota Batam menjadi kota 
yang lebih aman dan nyaman untuk dihuni. 


Listrik memang memberikan banyak ke- 
mudahan dalam hidup kita. Namun, di 
balik manfaatnya yang begitu besar, listrik 
juga menyimpan bahaya yang tak kalah 
besar. Ancaman arus pendek dan sengatan 
arus listrik adalah dua contoh bahaya yang 
selalu mengintai, karena keselamatan 
dalam penggunaan listrik masih belum 
menjadi prioritas di tengah masyarakat. 
Di kota Batam sendiri, hingga saat ini arus 
pendek listrik masih mendominasi faktor 
penyebab insiden kebakaran yang terjadi 
di berbagai tempat. 


Petrus Hasudungan selaku Regional Sales 
Director Schneider Electric Indonesia 
mengungkapkan bahwa Schneider Electric 
memiliki solusi lengkap untuk membantu 
masyarakat melindungi diri dari berbagai 
bahaya listrik, termasuk kebakaran. Su- 
paya terlindung dari bahaya arus pendek 
yang berujung pada potensi kebakaran, 
dia mencontohkan, maka gunakanlah MCB 
yang akan bekerja atau trip ketika terjadi 
arus pendek atau saat daya listrik yang di- 
gunakan melebihi arus nominal yang ter- 


Universitas di Seluruh Dunia 


mendapatkan GE Technology Toolkit yang 
akan menguraikan garis besar teknologi dan 
sumber daya yang kami miliki, untuk mem- 
bantu Anda menciptakan ide solusi. 


Tiga pemenang akan memenangkan kesem- 
patan magang berbayar selama 10 minggu 
di pusat GE Global Research Center mana- 
pun yang mereka inginkan pada tahun 2017. 
Bagi pemenang utama, di luar kesempatan 
magang, juga akan memenangkan hadiah 
beasiswa senilai lebih dari $100.000, dan 
idenya akan dibuat video sebagai Unimpos- 
sible Missions berikutnya. 


Partner € ather 
& RCE 8. “& 


Keterangan foto: Rudi Sakyakirti, SH, MH selaku Kepala Disperindag Kota Batam (kiri) 
berfoto bersama dengan Petrus Hasudungan selaku Regional Sales Director Schneider 
Electric Indonesia (kanan) dalam acara “Partner Gathering” di kota Batam. 


tera pada MCB. 


Tetapi Petrus mengingatkan penggunaan 
MCB saja tidak cukup, dan diperlukan per- 
angkat pengaman lain yaitu RCBO agar 
pengguna listrik benar-benar terlindungi 
dari resiko yang mengancam aset dan 
nyawanya. 


Peserta wajib berusia di atas 18 tahun, 
terdaftar sebagai mahasiswa di pergu- 
ruan tinggi maupun insitusi pendidikan 
tinggi, dan belum dinyatakan lulus se- 
belum 31 Desember 2017. Batas akhir 
pengiriman sebelum 15 Juni 2016, pu- 
kul 4 pagi. Pemenang akan diumumkan 
pada 20 Juli 2016. 


Untuk berpartisipasi, kunjungi http:// 
invent.ge/UnimpossibleMissions, — dan 
temukan informasi selengkapnya me- 
ngenai syarat dan ketentuan lomba. @ 


Terkait dengan itu, Schneider Electric 
menawarkan Residual Current Circuit 
Breaker with Over Current Protection 
(RCBO), yaitu perangkat yang meng- 
gabungkan fungsi MCB dan ELCB (Earth 
Leakage Current Breaker). Selain ber- 
fungsi untuk memutus arus listrik secara 
otomatis, apabila terjadi hubungan arus 
pendek karena beban arus berlebih, RCBO 
juga berfungsi untuk memutus arus listrik 
saat terdeteksi adanya kebocoran arus lis- 
trik ke tanah sehingga tidak menyebabkan 
kecelakaan fatal. 


Untuk mensosialisasikan penggunaan solu- 
Si ini, para pakar Schneider Electric mem- 
berikan sebuah pelatihan untuk 100 orang 
instalator listrik di pabrik perusahaan di 
kawasan Batamindo Industrial Park. Di sini 
mereka belajar bagaimana mempraktek- 
kan langsung teknik pemasangan MCB dan 
RCBO yang tepat agar dapat bekerja op- 
timal dalam melindungi penghuni rumah 
atau gedung dari bahaya listrik. Selain itu, 
para instalator ini juga diajak berkeliling 
pabrik untuk melihat langsung pengerjaan 
pembuatan produk berkualitas yang di- 
hasilkan oleh Schneider Electric. @ 


NISM2ORI EOVIPMENTINDONESIA MW Is) 


Walikota Medan, 
H Dzulmi Eldin, 
membuka pa- 
meran Interna- 
tional Palm Oil 
Exhibition (IN- 
PALME), Rabu 
(20/4) di Santika 
Dyandra Con- 
vention Centre 
Medan. (Sumber 
Foto: harian88. 
com) 


Pameran Kelapa Sawit INPLAME 2016 


T Hutan Gaya Indonesia (HGI), 
Pam Of International Network 

Group, kembali menggelar pam- 
eran industri terintegrasi, yakni Interna- 
tional Palm Oil Exhibition (INPAME), In- 
ternational Palm Oil Conference (INPOC) 
serta Industrial Trade Conference & 
Exhibition (INTRACONNEX), 20-22 April 
2016 di Santika Dyandra Convention 
Centre Medan. Pameran yang dibuka 
oleh Walikota Medan, H Dzulmi Eldin, ini 
diklaim sebagai big three event karena 
menggabungkan tiga event sekaligus dan 
melibatkan 51 perusahaan dari lima neg- 
ara plus serangkaian acara yang terdiri 
dari pameran, seminar, networking night 
dan business matching. 


“Event ini diharapkan dapat memuncul- 
kan wawasan baru bagi petani kelapa 
sawit kita untuk meningkatkan produkti- 
vitas lahan perkebunannya melalui pro- 
gram-program intensifikasi, sehubungan 
dengan adanya pembatasan untuk mem- 
buka lahan baru,” ucap Dzulmi. Dia ber- 
harap, para petani bisa mengoptimalkan 
lahan yang sudah ada. “Jika selama ini 
produksi sekitar 13 ton per hektar per 
tahun, kalau bisa ditingkatkan hingga 20 
ton.” 


Selain itu, Dzulmi juga berharap, keg- 
iatan pameran dan seminar yang dilak- 
sanakan selama event ini memungkinkan 


MEI 


50 


adanya transfer teknologi kepada para 
petani kelapa sawit dan memungkinkan 
mereka dapat mengelola lahan tanpa 
harus merusak lingkungan. 


Dalam jumpa pers sehari sebelumnya, 
Yanto Sutioso selaku Ketua Panitia Pe- 
nyelenggara INPALME & INTRACONNEX 
menyebut acara ini sebagai ajang yang 
mampu mengembangkan industri kelapa 
sawit dan aneka industri, dan sebagai 
forum pertemuan para pelaku industri 
dari sejumlah daerah di Indonesia bah- 
kan sejumlah negara di dunia. Ada lima 
negara yang bergabung dalam event ta- 
hun ini, yakni Indonesia, Malaysia, Sin- 
gapura, China, India dan Inggris. 


Pameran kelapa sawit INPALME diikuti 
para produsen, konsumen serta industri- 
industri pendukung kelapa sawit seperti 
agen, distributor dan trading, ditambah 
asosiasi, institusi/organisasi, akademisi/ 
peneliti dan lain sebagainya. 


Sedangkan di segmen INTRACONNEX, 
perusahaan-perusahaan yang berpam- 
eran terdiri dari para pemain bidang in- 
dustri kelapa sawit, termasuk produsen 
alat-alat/mesin industri, laboratorium, 
packaging hingga material. 


Menurut Yanto, dalam event ini, pro- 
dusen menampilkan produk industri 


2016 


terbarunya, dengan berbagai keunggu- 
lan teknologi, sementara masyarakat 
bisa mendapatkan informasi mengenai 
produk-produk industri yang dibutuh- 
kannya. 


Sementara disegmen International Palm 
Oil Conference (INPOC), tema yang di- 
usung adalah “Green Oil for Green Liv- 
ing” dengan menyajikan topik-topik 
penting dan terkini seputar industri 
kelapa sawit. Akan ada 13 topik dari 
12 pembicara yang merupakan profe- 
sional atau pakar di bidangnya. Sesuai 
thema, fokus pembahasan lebih pada 
bagaimana menjadikan industri kelapa 
sawit mengarah pada industri yang ra- 
mah lingkungan. Sebut saja, misalnya, 
pembahasan mengenai Utilization of 
Oil Palm Waste yang disampaikan oleh 
peneliti LIPI Haznan Abimanyu dan pa- 
paran peneliti BMKG Prof Edvin Aldrian 
berjudul Greenhouse Gases Mitigation. 


Pameran dan konferensi ini merupakan 
yang ketiga kalinya diselenggarakan 
di kota Medan. Menurut Yanto, ketiga 
event ini dapat mempromosikan Indo- 
nesia, khususnya Sumatera Utara, seb- 
agai salah satu tempat yang tepat untuk 
melakukan bisnis kelapa sawit dan an- 
eka industri.@ 


JCB Donasi 3CX Backhoe Loader untuk Membantu 
Korban-korban Gempa Bumi di Ekuador 


hoe loader senilai $100.000 untuk 

membantu operasi-operasi peny- 
elamatan dan pembersihan di Ekuador, 
paska gempa berkekuatan 7,8 pada ska- 
la Richter baru-baru ini, yang mengaki- 
batkan kematian lebih dari 580 luka- 
luka lebih dari 8.000 orang. Dilaporkan 
juga lebih dari 25.000 orang mengungsi 
sebagai akibat dari gempa bumi yang 
menghancurkan yang Presiden Ekuador 
Rafael Correa sebut sebagai tragedi ter- 
besar di negeri itu dalam tujuh dekade. 


J CB menyerahkan sebuah 3CX back- 


JCB mensuplai backhoe yang serba guna 
melalui dealernya di Ekuador, Autome- 
kano. Mesin itu ditempatkan untuk 
bekerja di daerah Pedernales Canton, 
di mana lebih dari 90 persen rumah- 
rumah porak poranda akibat goncangan 
gempa itu. 


“Padernales sangat dekat dengan pusat 
gempa,” kata Santiago Vasconez, man- 
aging director Automekano. “Banyak 
orang pergi meninggalkan tempat ting- 
gal mereka yang sudah hancur karena 
takut. Ada kebutuhan yang sangat 
mendesak untuk membantu upaya- 
upaya penyelamatan.” 


“Ini gempa bumi yang sangat dasyat 
dengan konsekuensi-konsekuensi yang 
menghancurkan,” kata JCB Chairman, 
Lord Bamford. “Saya berharap pem- 
berian ini dapat sedikit membantu pe- 
kerjaan pembersihan dan membangun 
kembali yang perlu dilakukan di Manabi 
guna membantu orang-orang yang masi- 
hbertahan kembali hidup sebagaimana 
biasa.” 


JCB dalam beberapa tahun terakhir 
menyediakan peralatan untuk mendu- 
kung upaya-upaya penyelamatan dan 
membangun kembali setelah bencana 
gempa bumi seperti yang pernah terjadi 
di Indonesia, Nepal, Cile, Pakistan dan 
serta di Filippina paska badai Haiyan. 
(rermag.com) 


Aksi unit 3CX backhoe loader JCB di salah satu lokasi bencana (kiri), 
dan unit baru 3CX backhoe loader. 


NAM EOVIPMENTINDONESIA M3 


VOLVO CE Berkomitmen Lakukan 
Inovasi Meski Pasar Global Lesu 


olvo Construction Eguipment 

menyatakan berkomitmen un- 

tuk terus melakukan inovasi, 

meski pasar penjualan global 
lesu. Hal itu disampaikan Martin Weiss- 
burg, CEO Volvo CE saat berbicara di 
pameran bauma 2016 di Munich, Jerman 
baru-baru ini. 


Produsen peralatan konstruksi raksasa 
asal Swedia itu baru saja meluncurkan 
hydraulic crawler excavator EC950E, 
90 ton, yang disebut-sebut sebagai hy- 
draulic crawler excavator terbesar yang 
pernah dibuat, dan articulated hauler 
A60H, 55 ton. 


Weissburg menyebut EC950E sebagai 
alat terbaik di kelasnya, dengan biaya 
total kepemilikan yang rendah dalam 
kaitan dengan ongkos per ton. “Alat ini 
memenuhi permintaan dan memperkuat 
dukungan untuk para customer kami di 
segmen tambang, guarry dan pekerjaan 
konstruksi skala besar,” ungkapnya ber- 
promosi seperti dilansir dari construc- 
tioneguipment.com. 


Articulated hauler A60H dengan kapasi- 
tas 55 ton adalah mesin terbesar kedua 
yang pernah dibuat pabrikan ini, yang 
juga disebut Weissburg untuk memenuhi 
kebutuhan customer yang semakin ban- 
yak untuk articulated hauler dengan 
kapasitas yang lebih besar. Model ini su- 
dah dilengkapi dengan sistem monitor- 
ing pintar Volvo yang inovatif, seperti 
MATRIS dan CareTrack. 


Weissburg melanjutkan, “Di mana pun 
juga posisi kita dalam siklus bisnis, Vol- 
vo Group dan Volvo CE terus berinvestasi 
untuk memastikan bahwa kami selalu 
berada di barisan terdepan dalam dalam 
industri ini untuk mendorong inovasi. 


“Kami berbicara mengenai masa de- 
pan Volvo, dan hal ini berkaitan dengan 
upaya kami untuk terus menjadi pionir, 
terus menjadi pemimpin, baik di Volvo 
CE, Volvo Trucks, Volvo Penta, Volvo Bus 
- semua peralatan kami.” 


52 


EOUIPMENT INDONESIA 


Volvo hydraulic crawler excavator EC950E dan articulated hauler A60H 


Weissburg juga mengemukakan bagai- 
mana Volvo CE mendorong kemajuan 
teknologi pada jajaran model mesin- 
mesin kecil yang, menurutnya, permin- 
taannya sedang tumbuh saat ini. 


Pada saat konferensi selama pameran 
bauma, Weissburg juga bercerita me- 
ngenai proyek listrik di lokasi tambang 
guarry, yang dikelola bersama dengan 
Skanska, Swedish Energy Agency, dan 
dua universitas. 


“Proyek ini menghasilkan listrik untuk 
operasi sebuah guarry. Ini dapat mero- 
bah industri kami,” kata dia. “Proyek lis- 
trik ini dapat menekan dampak lingkun- 


MEI 2016 


gan tetapi juga meningkatkan efisiensi 
operasional, membuat usaha guarry ma- 
kin profitable.” 


Menyinggung soal prospek pasar pera- 
latan konstruksi Eropa pada tahun 2016 
ini, dia bilang penjualan unit pada tahun 
ini kemungkinan besar sama atau sedikit 
lebih rendah dari tahun lalu - meski pas- 
ar di beberapa negara sedang tumbuh. 


Dia juga berbicara mengenai produksi 
alat konstruksi milik Volvo di Cina, SDLG. 
Investasi brand SDLG akan dilanjutkan, 
terutama untuk memperkuat jaringan 
distribusinya di Cina dan para customer. 


“INDONESIA'S INTERNATIONAL OIL, GAS, MINING, & POWER GENERATION EVENT AT THE HEART OF THE INDUSTRY” 
20-22 SEPTEMBER 2016 


SIN BALIKPAPAN INTERNATIONAL SPORTS ARENA (DOME) 


BALIKPAPAN BALIKPAPAN, EAST KALIMANTAN, INDONESIA 
INDUSTRIAL EXPO 2016 


Featuring 3Industry Specific Events At ONE 
Venue: 


» INDO OIL & GAS 2016 


Of and Gas related eguipment, technology, supplies and services 


ae INDO MINE EXPO 2016 


Mining related eguipment, technology, supplies and services 


O -mo0oPpoWERSELECTRIC 2016 
Power, generation and electricrelated eguipment, technology, supplies 


pa AN 2 
PES Ka LN V4 |» 4 | , k 
Han Oke / 

gni Of Batkoopon indust al Expo 20 5: 


as Pp Peka by vorkidgn tek Ap | 
And Mi ng Sefforanca Pres HN Ki KA u 5 Es k ati casing Technology. 


kh. 


z L 5 #70 mM So rety Eoulpbment Co panies 1 . “, , : 
0 & Gr d Mini Teghngi? sni Gi en, atest Peak Genera eni nd. NN 
«In erbcti ve Dis yi pment 'And Te 7 Kanan  Energ (oto fro Maker Brands! 


| Ta 5. “Mere ba 1g Ya RAM) " - A 
ABOU! T THE EVENT Saba Ta | 


skor yisional bwnkings and 
na Expo 2 2016 jap unigue international Hg Ta : Agan tan 
ir & Gas ae Mining technology Aent in Balikpapan, 9 5 si AR | yng 


#indonesia, that 'Brings together an international» (021) 2148 0547/ 4223319 


ongregation of both upstream and downstream 


ompanies and also its supporting industries gathered in 


» Ba likpapan, the heart of Indonesia's largest Oil & Gas 
and Mining industry, to showcase the latest products 
and technologi 


ORGANIZED BY : CO-HOSTED BY : 


skkmigas 
balikpapan.com 


Area bauma 2016 


Pengunjung Bauma 


Naik10”o 


umlah totoal para pengunjung ke 
pameran Bauma, 11-17 April lalu 


diperkirakan mencapai 580.000 
orang - naik hampir 10 persen dari event 
terakhir yang diselenggarakan pada 
2013. Mereka berasal dari 200 negara. 
Setelah Jerman, adalah 10 negara den- 
gan pengunjung terbanyak yaitu: Aus- 
tria, Swiss, Italia, Prancis, Belanda, UK, 
Swedia, Federasi Rusia, Polandia dan 
Republik Ceko. 


Chairman dan CEO Messe Miinchen, 
Klaus Dittrich mengatakan, “Respon 
dari para peserta tahun ini mengagum- 
kan. Para pengunjung bauma selalu 
datang untuk menjajaki peluang-pel- 
uang investasi, tetapi tahun ini buku- 
buku pesanan para eksibitor terisi lebih 


54 


EOUIPMENT INDONESIA 


cepat dari yang diperkirakan.” 


“Banyak eksibitor berbicara mengenai 
level permintaan yang mencapai rekor 
di bauma 2016, ini sebuah sinyal yang 
sangat positif di tengah iklim yang tidak 
pasti belakangan ini.” 


Para pengunjung itu menyaksikan pre- 
sentasi produk-produk dan jasa-jasa dari 
total 3.423 eksibitor - 1.263 dari Jerman 
dan 2.160 dari 58 negara lainnya - yang 
ditampilkan di atas area pameran seluas 
605.000 m2. Para eksibitor di luar Jerman 
berjumlah 63 persen - lebih banyak dari 
yang pernah terjadi sebelumnya, menu- 
rut event organiser Messe Munchen. 


Managing partners Wirtgen Group, Jur- 


MEI 2016 


Keriuhan para pengunjung bauma 
2016 saat pembukaan. 


gen dan Stefan Wirtgen, mengatakan, 
“Bauma sebagai pameran dagang terke- 
muka selalu menjadi semacam barom- 
eter untuk industri ini dan sejak awal 
menjadi sebuah pameran yang sangat 
penting bagi perusahaan kami. Kehadi- 
ran kami di bauma sejauh ini sangat suk- 
ses dalam sejarah perusahaan kami.” 


Stefan Heissler, salah seorang anggota 
Board of Directors Liebherr-International 
AG, mengkonfirmasikan: “bauma 2016 
merupakan suatu kesuksesan yang luar bi- 
asa bagi Liebherr. Kami menerima banyak 
order dari berbagai pasar yang berbeda. Di 
beberapa segmen pencapaian kami bahkan 
melampaui harapan-harapan kami.” 


Bauma juga merupakan panggung yang 


Excavator tambang raksasa Komatsu. 


paling tepat untuk pemunculan pertama 
inovasi-inovasi terbaru bagi para audi- 
ens dagang dari berbagai belahan dunia. 
Sebagaimana dikatakan Ketua VDMA As- 
sociation untuk Construction Machinery 
& Building Material Machines, Johann 
Sailer, “Bauma merupakan platform 
ideal untuk mempresentasikan perkem- 
bangan-perkembangan baru yang inova- 
tif, karena pameran ini memiliki dampak 
luar biasa di industri ini di berbagai be- 
lahan dunia. Lagi pula pameran mesin- 
mesin konstruksi terbesar dunia 2016 ini 


Antusiasme para pengunjung di booth Liebherr — 
salah satu pabrikan alat berat/konstruksi asal Jerman. 


memberikan daya pendorong untuk per- 
tumbuhan lebih lanjut di sektor-sektor 
industri yang kami geluti.” 


Sementara Managing Director & CEO 
Komatsu Eropa, Masatoshi Morishita, 
mengatakan, “Kami memanfaatkan 
bauma untuk menghadirkan inovasi-ino- 
vasi kami. Pameran ini merupakan suatu 
tonggak bersejarah untuk industri yang 
kami geluti. Tidak hanya bagi Komatsu 
yang berusaha menghadirkan mesin- 
mesin tertentu di bauma. Pameran ini 


Hydraulic Excavator di booth Caterpillar. 


benar-benar mendorong seluruh industri 
untuk maju terus.” 


Pameran Bauma berikutnya di Munich 
akan digelar 8-14 April 2019. Pameran 
serupa dengan skala yang lebih kecil, 
Bauma China, akan berlangsung jelang 
akhir tahun ini di Shanghai antara 22-25 
November 2016. 


Berikut ini beberapa rekor penting bau- 
ma 2016 dalam rekaman gambar seb- 
agaimana dilaporkan rermag.com dan 
bauma.de. 


Cummins Singkirkan EGR demi 
Penuhi Ketentuan Emisi Baru 


engines yang dirancang untuk memenuhi ketentuan-ke- 

tentuan gas buang Stage V Uni Eropa yang akan datang. 
Unit-unit engine yang dimaksud meliputi varian F3.8, B4.5, 
B6.7 dan L9 dengan rentang kapasitas dari 3,8 - 9 liter, dari 75 
kW hingga 321 kW. 


(Oo merilis generasi baru ultra-low emission diesel 


Yang paling penting, semua engine tersebut sudah menying- 
kirkan penggunaan EGR, membuat suatu paket yang lebih 
sederhana secara mekanis yang menghasilan power yang lebih 
besar, torsi yang lebih cepat dan konsumsi fluid yang lebih 
rendah, kata Cummins - sambil menjaga kapasitas yang sama 
seperti engine-engine yang mereka gantikan. 


“Melepas EGR memungkinkan kami memanfaatkan potensi 
penuh engine untuk Stage V, tanpa menambah ukuran dis- 
placement,” kata Jim Fier, vice president Cummins bidang 
engineering seperti dilaporkan constructioneguipment.com. 


Ongkos operasi engine-engine ini diklaim akan semakin 
berkurang, dengan interval servis 1.000 jam - dua kali lebih 
lama dari interval servis unit-unit engine yang ada sekarang. 


Salah satu perbaikan penting dalam sosok-sosok diesel engine 
yang baru ini adalah tempat penampungan oli yang lebih be- 
sar. Sistem elektronik yang makin cerdas memudahkan aplika- 


si teknologi stop-start, sementara penggunaan turbocharger 
tunggal dngan tempat penampungan limbah yang efisiensi 
tinggi menambah pendekatan yang sederhana ini. 


Exhaust after-treatment untuk Stage V akan dicapai meng- 
gunakan modul tunggal, kata Fier. Ini mengkombinasukan 
teknologi DPF, SCR dan urea dalam satu modul, menghasilkan 
pengurangan dalam ukuran paket hingga 50 persen, dan men- 
gurangi bobot hingga 304. 


NIAM2KI EOVIPMENTINDONESIA Ml) 


Excavator Hibrida Baru dari Komatsu 


Hydraulic hybrid excavator 30 ton Komatsu, HB365LC-3, dipamerkan Komatsu 
Europe International pada acara Bauma 2016 di Munich, Jerman. 


omatsu Europe International 
IK semanera Komatsu Hydrau- 

lic Hybrid Excavator, HB365LC-3, 
pada ajang bauma 2016 di Munich (Jer- 
man) baru-baru ini. Pabrikan itu men- 
gatakan bahwa dibandingkan dengan 
excavator standar PC360LC-11, mesin 
hibrida yang baru ini dirancang untuk 
menghasilkan penghematan bahan ba- 
kar hingga 20 persen. Diyakinkan pula 
bahwa data Komtrax dari mesin-mesin 
HB365LC-3 yang bekerja di Jepang se- 
jak Februari sudah menunjukkan bahwa 
Komatsu sudah mencapai target ini. 


Yang terpenting, Deutz mengatakan, kedua engine itu tetap berada 
di bawah ambang batas emisi 56 kW untuk Stage V, sehingga mer- 
eka tidak memerlukan SCR untuk membersihkan gas buang. Kedua 
engine itu sekaranmg ini memenuhi Stage IV karena hanya menggu- 


nakan diesel oxidation catalyst (DOC). 


Di samping itu, Deutz mengatakan kedua engine itu bisa juga disup- 
lai sebagai varian high-power. Untuk TCD 2.9, itu berarti power out- 
put sebesar 75 kW, sementara TCD 3.6 dapat menghasilkan 105 kW. 


56 


3.6 dan 2.9 liter. Unit-unit engine yang dimaksud meliputi TCD 
2.9 dan TCD 3.6. Di mana TCD 2.9 (2.9 liter) sudah disetel ulang 
untuk menghasilkan jumlah torsi maksimal 375 Nm, TCD 3.6 sudah 
ditingkatkan untuk menghasilkan torsi dengan kecepatan 390 Nm. 


Ds sudah membuat versi torsi tinggi dari engine Deutz TCD 


Komatsu menjelaskan pihaknya melun- 
curkan mesin hibrida pertama untuk in- 
dustri peralatan konstruksi pada tahun 
2008, dan sejak itu, tercatat total 10 juta 
jam operasi yang dicapai oleh excavator- 
excavator yang menggunakan teknologi 
hibrida Komatsu, yang saat ini sudah lebih 
dari 3.500 unit beroperasi di berbagai be- 
lahan dunia. Excavator hibrida yang baru, 
HB365LC-3 menggunakan engine Stage IV 
dan Komatsu mengklaim level kebisingan- 
nya sangat rendah (ultra-low noise level). 


Mesin HB365LC-3 menggunakan engine 


MEI 2016 


yang sama, 202kW SAA6D114E-6, seperti 
PC360LC-11, diperkuat dengan tenaga 
listrik tambahan sebesar 53kW yang 
disuplai oleh sistem Komatsu Hybrid. 


Tenaga gerak yang dihasilkan selama 
fase swing-braking diubah menjadi en- 
ergi listrik, yang dikirim melalui sebuah 
inverter dan ditangkap oleh Komatsu Ul- 
tra Capacitor. 


Saat berakselerasi di bawah kondisi- 
kondisi kerja bermuatan, energi yang di- 
peroleh dilepas dengan cepat untuk ro- 
tasi kerangka atas dan untuk membantu 
engine saat dikendalikan oleh pengon- 
trol hibrida. 


Energi cadangan yang disimpan oleh 
teknologi hibrida menjadi horsepower 
tambahan yang tersedia untuk memak- 
simalkan performa mesin dengan men- 
support engine, atau digunakan untuk 
tenaga swing, urai sumber Komatsu. 


Selain Hydraulic Hybrid Excavator 
HB365LC-3, Komatsu juga memboyong 
midi excavator PW98MR-10 ke Bauma. 
Mesin kecil yang dapat berputar di ruang 
sempit ini disebut-sebut menjembatasi 
kesenjangan antara excavator-exca- 


vator ukuran compact dan konstruksi. 
Komatsu mengklaim pemakaian bahan 
bakar PW98MR-10 lebih efisien, lebih 
mengutamakan kenyamanann operator 
dan mudah diservis. (khl.com) 


MAJALAH ALAT BERAT / KONSTRUKSI, TRUK DAN MULTI MESIN 


EOUIPMENT 


INDONESIA 
Now Available on iPad 


CARA CEPAT MEMBACA MAJALAH EOUIPMENT INDONESIA 


Now Available on 


GS scanie (emooz| 0 Ihsan SCCOP 


maag 


EOVIPMENT 


EMSolutions 
AR) 


UNTUK INFORMASI, SILAHKAN MENGHUBUNGI 62-21 37045010 ATAU 081314618208 


Sumitomo hendak mengembangkan penjualan untuk 
asphalt paver HA90C-2. 


SUMITOMO SEDANG KEMBANGKAN 


PENJUALAN ASPHALT PAVER 
DI LUAR JEPANG 


umitomo hendak mengembangkan penjualan mesin-mesin 
Gi paver di luar Jepang, dengan pasar Asia Tenggara 

yang menjadi fokus utamanya. Pabrikan itu sedang me- 
masarkan dua mesin, dimana keduanya mengusung fitur paver 
screed inovatif dengan sistem perpanjangan hidrolik yang su- 
dah dipatenkan Sumitomo, yang dikatakan menghasilkan pen- 
gasapalan yang lebih lebar dari disain-disain konvensional. 


Managing director Ichiro Shimada mengatakan bahwa pabrikan 
itu sudah mengembangkan pasarnya di kawasan Asia Tenggara 
dengna pangsa pasar sebesar 404, khususnya di Indonesia dan 
Thailand. 


Sumitomo sudah cukup kuat di negara asalnya, Jepang, den- 
gan penguasaan pasar dalam negeri sebesar 70-759 untuk as- 
phalt paver, dan Shimada bilang, “We ingin besaran yang sama 
di Indonesia dan Thailand.” Pabrikan itu juga sudah menjual 
mesin HA90C-2 yang pertama di Eropa kepada kontraktor 
Finlandia, Lemminkainen, dan Shimada berkomentar, “Saya 


MEI 2016 


58 


Ichiro Shimada, Managing director 


senang bahwa mereka membeli mesin kami.” 


Perusahaan itu ingin menjual mesin-mesin paver ke Eropa yang 
diyakininya akan membantu membangun kredibilitas brand 
Sumitomo di luar Jepang - dan pen jualan kepada kontraktor 
terkemuka seperti Lemminkainen akan membantu mendong- 
krak citranya di pasar luar negeri. 


Tetapi Shimada menjelaskan, “Kami tidak mengejar jumlah 
karena ada banyak pemain di sini.” 


Desain screed yang inovatif itu menjadi poin kunci bagi as- 
phalt paver Sumitomo. Screed 2360 cocok dipasang pada unit- 
unit wheeled crawler paver HA60W-8 dan HA60C-8 yang beru- 
kuran lebih kecil, yang menawarkan ukuran lebar dari 2,3-6 
meter tanpa sambungan baut. Sementara mesin yang lebih 
besar, HA9OC-2, hanya dapat menggunakan screed 2360 atau 
2875 yang baru, dengan lebaran area yang diaspal dari 2,8-7,5 
meter tanpa sambungan baut. @ 


Trakindo Volunteer Mengajar 2016: 
Membangun Karakter dan Menginspirasi 
Anak Negeri demi Kemajuan Bangsa 


PT Trakindo Utama (Trakindo), penyedia solusi alat berat 
Caterpillar, kembali menyelenggarakan Trakindo Volunteer 
Mengajar (TVM) sebagai komitmen berkelanjutan Perusahaan 
terhadap kemajuan pendidikan Indonesia sekaligus dalam 
rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional. TVM meru- 
pakan salah satu kegiatan program kerelawanan karyawan 
terkait tanggung jawab sosial Trakindo di bidang pendidikan. 


TVM dilaksanakan setiap tahun di 40 Sekolah Dasar Negeri 
(SDN) binaan Trakindo di seluruh Indonesia. Kegiatan ini ber- 
tujuan turut serta memajukan pendidikan berbasis karakter 
dengan melestarikan, memperkokoh dan menerapkan nilai- 
nilai kebudayaan Indonesia serta menumbuhkan kerelawa- 
nan sosial para karyawan. 


Dinna Setyani, Communication Manager PT Trakindo Utama, 
mengatakan, “Bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidi- 
kan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Sejalan dengan peringatan 
tersebut, kami menyadari bahwa pendidikan adalah fondasi 
bagi pembangunan nasional berkelanjutan yang membutuh- 
kan generasi muda Indonesia yang berpengetahuan luas dan 
beretika. Oleh karena itu, Trakindo mengambil langkah pro- 
aktif dalam berkontribusi mengembangkan kualitas sumber 
daya manusia melalui pendidikan berbasis karakter. Salah 
satu bentuk perwujudan komitmen tersebut adalah melalui 
Trakindo Volunteer Mengajar, yang diharapkan dapat mem- 
bantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi ma- 
syarakat Indonesia serta menjadi inspirasi bagi pihak lain 
untuk terlibat dalam kemajuan pendidikan Indonesia.” 


TVM 2016 diselenggarakan di SDN Cileungsi 07 dengan men- 
gusung tema “Membangun Karakter dan Menginspirasi Anak 
Negeri Demi Kemajuan Bangsa”. Puluhan relawan yang terdi- 
ri dari karyawan Trakindo, pelanggan, dan juga rekan media 
berpartisipasi mengajar siswa dengan membawakan materi- 
materi pelajaran yang menarik serta edukatif mengenai be- 
ragam profesi. 


FLASH 


“TVM melibatkan 1.000 karyawan Trakindo dengan lebih dari 
13.000 jam mengajar selama 3 tahun terakhir. Melalui inter- 
aksi langsung dengan para siswa dan guru, karyawan dapat 
merasakan pengalaman kegiatan belajar mengajar serta me- 
numbuhkan kepedulian terhadap peningkatan kualitas pendi- 
dikan Indonesia,” lanjut Dinna. SDN 07 Cileungsi adalah salah 
satu dari 40 SDN binaan Trakindo yang memiliki visi dan misi 
yang sama dengan Trakindo, yaitu menghasilkan generasi 
muda Indonesia yang berkarakter tinggi dan berkualitas. El 


..... 


GIIAS 2016 Dukung Sarana Edukasi Siswa 
Sekolah Dasar Melalui Program Sosial 
Giias Educare 


GAIKINDO Indonesia International Auto Show 2016 (GIIAS 
2016) mewujudkan kepedulian sosialnya untuk memfasili- 
tasi pendidikan generasi muda Indonesia melalui program 
sosial GIIAS EduCare. Program Corporate Social Responsi- 
bility (CSR) yang bertujuan untuk memberikan dukungan 
terhadap dunia pendidikan anak-anak sekolah dasar ini 
dilaksanakan selama satu hari penuh dengan mengunjungi 
siswa-siswi Mi Mathalul Anwar, Desa Kemiri, Karang Anyar, 
Banten. 

“Memberikan sarana edukasi yang lebih baik untuk gen- 
erasi muda Indonesia telah menjadi salah satu komitmen 
GIIAS sejak awal. Tahun ini kami berupaya untuk mewu- 
judkan hal itu melalui kunjungan sosial ke sekolah dengan 
rangkaian acara edukasi dan kegiatan sosial bagi siswa- 
siswi sekolah dasar,” terang Kukuh Kumara, Sekertaris 
Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia 
(GAIKINDO). 


Andy Wismarsyah, Presiden Direktur Seven Events selaku 
organizer dari rangkaian GIIAS 2016 mengungkapkan bahwa 
kegiatan utama di program GIIAS EduCare 2016 adalah 
“Teaching & Giving”. “Program “Teaching & Giving' bertu- 
juan sebagai wadah berbagi pengetahuan dengan memberi- 
kan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Melalui 


NIAM2KI EOVIPMENTINDONESIA M-ys) 


kegiatan ini kami mengajak siswa-siswi untuk lebih menge- 
nal kosa kata bahasa inggris, ilmu sosial & alam, serta cara 
hidup sehat dan berbagi inspirasi untuk cita-cita mereka,” 
jelasnya. Ia melanjutkan bahwa GIIAS EduCare kembali 
bermitra dengan “1000 Guru”, komunitas non-profit yang 
kerap memberitakan keadaan realita pendidikan di pedala- 
man pelosok negeri. 


GAIKINDO akan melanjutkan rangkaian kegiatan GIIAS 
2016 dengan menghadirkan pameran otomotif terbesar di 
Asia Tenggara yang akan dilangsukan pada tanggal 11-21 
Agustus di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, 
Tangerang. Dengan total luas area pamerannya mencapai 
96.677 m2, GIIAS 2016 memastikan sebanyak 33 merek 
kendaraan dari Agen Pemegang merek yang terdiri atas 
26 merek kendaraan penumpang dan 7 merek kendaraan 
komersial yang terdiri dari FAW, DAF TRUCK NV, Hino, Isu- 
zu, Mitsubishi Fuso, Tata Motors dan UD Truck. 


Lemahnya Investasi di Industri Migas 
Mengancam Ekonomi Indonesia 


PEMERINTAH diminta mewaspadai dampak tersembunyi tren 
harga minyak murah. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat 
mempengaruhi perekonomian Indonesia. Pengurangan belanja 
investasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan migas dapat 
mengancam ketahanan energi nasional. Demikian disampaikan 
para pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dis- 
elenggarakan Indonesian Petroleum Association (IPA), Selasa 10 
Mei 2016 di Hotel Dharmawangsa, Jakarta. 


Dalam perhitungan perusahaan riset Wood Mackenzie, secara 
global industri migas telah mengurangi belanja investasi hingga 
US$ 400 miliar sejak kuartal IV-2014 hingga kuartal 1l-2016. Se- 
dangkan pada tahun ini, investasi kegiatan eksplorasi diperki- 
rakan turun sekitar US$ 40 miliar. 


Andrew Harwood, Senior Research Manager - Southern & South- 
Eastern Asia, Upstream Oil & Gas, at Wood Mackenzie, men- 
gatakan kondisi serupa juga terjadi di Indonesia. Perusahaan- 
perusahaan migas utama di Indonesia telah menunda investa- 


60 


EOUIPMENT INDONESIA MEI 2016 


FLASH 


sinya hingga US$ 7 miliar. 


Jika situasi ini berlanjut dan tidak ada perbaikan dari pemerin- 
tah, produksi migas Indonesia diperkirakan merosot hingga 40 
persen pada 2025. Ini disebabkan penundaan sejumlah proyek 
migas besar seperti Masela, Tangguh, dan Indonesian Deepwa- 
ter Development (IDD). 


“Harga minyak yang rendah akan memperburuk produksi dan 
prospek eksplorasi di Indonesia yang akan mengancam cadangan 
migas. Terutama ketika harga minyak naik seiring defisit pasokan 
minyak hingga 20 juta barel per hari pada 2025,” kata Harwood. 


Bagi pemerintah, berkurangnya produksi akan berimplikasi terhadap 
penerimaan negara. Alhasil, situasi saat ini seharusnya dapat menjadi 
pertimbangan pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan dan 
fiskal untuk memperbaiki iklim investasi di sektor migas. 


“Terutama tingkat bagi hasil produksi migas Indonesia menca- 
pai sekitar 80 persen, menjadikannya termasuk yang tertinggi 
jika dibandingkan rata-rata global sebesar 62 persen dan Asia 
Pasifik sebesar 70 persen,” kata Harwood. 


Dalam lingkungan harga minyak saat ini, perusahaan migas 
terpaksa mengencangkan ikat pinggang dengan mengurangi 
investasi. Implikasinya, akan menyebabkan rasio pergantian 
Cadangan (reserve replacement ratio/RRR) menurun. “Sehingga 
produksi migas Indonesia kedepannya juga akan ikut menurun,” 
ujar Ronald Gunawan, IPA Board member. 


Pada saat ini tingkat RRR Indonesia masih di bawah 50 persen, 
dan mengakibatkan selisih antara pasokan dan permintaan akan 
semakin besar. Apalagi, ke depan produksi migas lebih besar dari 
pengeboran lepas pantai (offshore) yang biaya produksi jauh 
lebih mahal dibandingkan pengeboran darat (onshore). Rata-rata 
waktu yang dibutuhkan dari saat penemuan sampai produksi per- 
tama meningkat secara drastis dari 5 tahun pada tahun 1970-an 
sampai lebih dari 15 tahun setelah tahun 2000-an. Ini mengaki- 
batkan tekanan terhadap investor dan pelaku migas semakin 
tinggi untuk menjalankan kegiatannya di Indonesia. 


Dalam situasi saat ini, Ronald mengatakan, IPA berharap adanya 
insentif temporer selama harga minyak rendah. Insentif terse- 
but terutama untuk memacu investasi eksplorasi dan produksi. 
Beberapa bentuk insentif yang dapat dilakukan saat ini an- 
tara lain, moratorium periode eksplorasi, fleksibilitas transfer 
komitmen untuk skema basi hasil, dan fleksibilitas dalam meng- 
ganti tipe komitmen eksplorasi. 


Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Rudy Soepriha- 
di Prawiradinata mengatakan, pemerintah menyadari dampak 
yang disebabkan anjloknya harga minyak. Penerimaan dalam 
APBN turun drastis, terutama terhadap dana bagi hasil (DBH) 
migas ke daerah penghasil. Pada 2014 total DBH migas tercatat 
Rp 42,91 triliun, turun tajam menjadi Rp 14,09 triliun pada 
2015. Turunnya pendapatan negara dari sektor migas mengan- 
cam program pemerintah. 


“Pada 2016 pendapatan dari pajak turun signifikan. Anggaran 
pendidikan harus dikurangi Rp 6 triliun akibat pendapatan neg- 
ara yang menurun,” ujar Rudy. @ 


IAIN SAVVIT 


EN N | LEAN) 3) 


wwe Me mesiterte pe 


T SAWIT SAWIT 


| . | PILAH - PILIH IRONI SAWIT 
Pt PNS 3 P SIA" N DM Bagai Angsa Bertelur Emas 


ui MAA 


BENEFIT BERIKLAN DIMAJALAH SAWIT INDONESIA 


Iklan produk perusahaan Anda akan tepat sasaran ketangan pelaku sawit, karena majalah SAWIT INDONESIA 
didistribusikan setiap bulan keperusahaan perkebunan kelapa sawit dan dibaca berulang— ulang.oleh para 
pengambil keputusan ditingkat owner atau direksi 
Majalah SAWIT INDONESIA terbit setiap bulannya dengan tiras 3.000 eksempelar, dengan pendistribusian: 

- Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 

- Toko Buku Gramedia, Gunung Agung, dan Outlet-outtet lainnya 

- Lembaga pemerintahan dan asosiasi sawit 

- Perusahaan supporting industri sawit 
Majalah SAWIT INDONESIA selalu hadir disetiap event sawit antara lain: 

- Gapki( Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ) diadakan setiap 1 tahun sekali 

— Patmex Indonesia ( Palm Oil Expo ) diadakan setiap 1 tahun sekali 

- ICEPO ( International Conference Palm Oil ) diadakan setiap 1 tahun sekali 

- 1OPRWPPKS diadakan setiap 1 tahun dan 4 tahun sekali 
Majalah SAWIT INDONESIA dibaca lebih dari 25 ribu orang setiap bulan melalui versi online dan cetak 
Majalah SAWIT INDONESIA membantu mereferensikan produk perusahaan Anda ke pelaku perusahaan 
perkebunan sawit 


INFO PEMASANGAN IKLAN DAN BERLANGGANAN: EMAIL: 

HUBUNGI BAGAIAN IKLAN MAJALAH SAWIT INDONESIA marketing@sawitindonesia.com 
TELP:0218771 3169 redaksi@sawitindonesia.com 
HANDPHONE: 0812 8762 8700, 0857 1974 7979 artistik@sawitindonesia.com 


(YASIN PERMANA) URL: http://www.sawitindonesia.com 


TOPIC & EVENT 


62 


Month 


Desember 


TOPICS & EXPO 2016 


Eguipment Review: (1) Road eguipment / technology (asphalt eguipment, asphalt 
paver, concrete eguipment, construction eguipment, drilling & boring machine, crusher, 
hydraulic breaker, etc): (2) Foundation eguipment market demand in Indonesian 
construction sector 


Rental News: Truck cranes - a growing trend 

Maintenance: (1) Fluid handling: (2) Make Time for Wheel Loader Maintenance 
Trucking 

Buyers' Guide 


1. Eguipment Review: (1) Concret eguipment: who is the players?, (2) Telematics as 
safety tools 


Rental News: (1) Portable eguipment (lighting, genset and compressor): (2) Dewatering 
eguipment in guarry, mining and construction sites. 


Maintenance: Defend your hydraulics from dangerous contaminants 
Trucking 
Buyers' Guide 


Eguipment Review: (1) Mining eguipment : (2) The challenge of loading guarry trucks 
Rental News: Rental trend of eguipments in mining sectors 

Maintence: Mid-Range Crawler Excavators Set Standards for Versatility 

1. How To: How to Keep Your Rubber Tracks Rolling 

2. Trucking 

Buyers' Guide 


Eguipment Review: Concrete Eguipments & supplier (Concrete Pump, Power Trowlers, 
Telescopic Boom Earial Platform, etc) 


Rental News: (1) Utility Eguipments in construction projects: (2) Wide range of duties 
for compressors and generators 


Maintenance: Special treatment for mixer truck and concrete pump 
Trucking 
Buyers' Guide 


Eguipment Review: All about Mini and medium size Excavator 

Rental News: Rental trend for wheel loaders, telehandler and tool carriers 
How to: How to help technicians handle electrical problems 

Trucking 

Buyers' Guide 


Eguipment Review: Agregate eguipment: who is the players? 
Rental News: Forklift and telescopic handler 
1. How to: How to protect paving operators and ground crews 


Buyers' Guide 


Eguipment Review: (1) Market review of heavy eguipment industry in 2016: (2) The 
best eguipment in 2016 


Rental News: Skid steer & compact loader 
Maintenace: Wear resistant product (material) 
1. How to: Tips to Longer Undercarriage Life 


Buyers' Guide 


EOUIPMENT INDONESIA MEI 2016 


Event/Expo 


Balikpapan Expo 
2016: 11-13 
August 


BEX Balikpapan 
(Mining, Oil & Gas, 
Infrastructure, 
Indopower & 
Electric): 20-22 
September 2016 


PaOh Bursa Alat Bekas Wp Sen 


Untuk Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Menghubungi Danny Rantung 
Tel: 0542 875618 Fax: 0542 872403 Mobile: 0813 5092 2224 


| CRANE KOBELCO 
TYPE : KOBELCO 
YEAR : 2009 

S/N UNIT : E306-07274 
TYPE 1 RK250-5 
KAPASITAS : 25 TON 
PRICE : Rp2,1 Milyar 


Komatsu PC 400 
Year 2010. 10815 Hours. SN 75121 


Komatsu PC 400, Tersedia dua (2) unit, 
Year: 2010. SN 75121. SN 75125 


ME Volvo Vibro CP 1576 
Year 2012. 41 Hours. SN220220 


£ IM Rock Breaker MKB 1500 V2 
MM Hitachi ZX 330, Year 2011. 51202 Hours. SN 40218 : Tersedia 2 unit. 20 ton 


MEI 2016 63 


Hitachi ZX210F, 
Year 2012. SN 04504. 
1824 Hours 


KODE UNIT: DT-8-026, JENIS: DUMP TRUCK P0 ME COMPACTORSD110 
MODEL UNIT (TYPE ): CLA 26.280, PRODUK/BRAND (MEREK ): MAN 
TAHUN: 2010, TGL PEROLEHAN: 04 SEPTEMBER 2010 


HARGA PEROLEHAN TYPE : VOLVO 
STATUS ASURANSI, SITE: Tabang, ENGINE MODEL: 6D AC ».. YEAR : 2013 


SN: MBKMC 5 CH 4 AN 002737, ENGINE NUMBER: 6 D AC 03183 PL... SINUNIT : 550048 

PL ENGINE MODEL: D5DGAE3 
S/NENGINE — : 11189568 
HOUR METER : 00549 
PRICE : PRICE 750 JUTA 


Komatsu DZ D85Dss 
Tersedia 2 unit. Year 2010. SN 14316 


64 MEI 2016 


MN DOZER D85ESS-2 


TYPE : KOMATSU 

YEAR : 2010 

S/N UNIT : KMTODO35401005239 
ENGINE MODEL : S6D125E-2 

S/N ENGINE 1108729 

HOUR METER 

PRICE : Rp 1,250M 


aa 
——— 


 EXAVATOR EX1200-6 


TYPE : HITACHI S/N UNIT : 01086 
YEAR : 2010 HOUR METER: 15.000 


EXCAVATOR 
ZAXIS 330 
TYPE : HITACHI 
YEAR : 2010 
S/N UNIT : AUP-040218 
ENGINE MODEL : AA-6HK1IXOA 
S/N ENGINE : 6HK1-XABEA-08-C2 
HOUR METER : 
Price : Rp1 Milyar 

MEI 2016 | 65 


WATER TRUCK NISSAN CWA 


TYPE : NISSAN 
YEAR : 2013 

S/N UNIT : 000328 
ENGINE MODEL: FE6TC-23 
Price : Rp 850 Juta 


GRADER JOHN DEERE 670G 

TYPE : JOHN DEERE 

YEAR 1: 2013 

S/N UNIT : 670GXLCC644740 WATER TRUCK FM12 (30 KL) 

HOUR METER : 02100 
TYPE : VOLVO 
YEAR : 2010 
S/N UNIT : YV2JN60G45A600257 
Price : Rp450 juta 


66 MEI 2016 


CONCRETES-OW 
SOUTH EAST ASIA « INDONESIA 


P4 | Tari ”ian “ata 


Jakarta International Expo - Indonesia 


EN, 


PAMERAN KHUSUS INDUSTRI 
BETON DAN KONSTRUKSI 
SE ASIA TENGGARA 


EXHIBITION ri CONFERENCE 


“ 


dd ar “at 1 . 3x x - bu N " sera acak 
Niekke Budiman Samuel Wajong 


For further information niekke.budiman@Dubm.com samuel.wajoangDubm.com 
6221 29305959 62 819 3838 5599 


Organised by Supported by Media Partner 


Sd An DM LI el Kis G0 5 2 Ss @ KI 


UBM 


Dengan biaya kepemilikan terjangkau dan biaya operasional yang rendah, miliki 32002 GC 
untuk berbagai pekerjaan sehari-hari Anda. 

Nikmati berbagai keuntungan, diantaranya: 

W Garansi hemat bahan bakar (FUEL GUARANTEE PROGRAM 

Ma GRATIS suku cadang (filter) Perawatan Berkala sampai 2000 jam 

# Informasi kondisi alat langsung ke PC/Smartphone Anda selama 1 tahun 

W Garansi 2 tahun tanpa batasan waktu pemakaian untuk Powertrain dan Hidrolik 


Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi cabang terdekat atau email ke: info@trakindo.co.id 
www.trakindo.co.id 


mh CALL CENTER 


mei) 1500 228 


1970 -2015 


H 


GRATIS Smartphone Cat 
Persediaan terbatas! 


Trakindo IA 


